= 


FATAYAT NU 


PEDOMAN 
PELAKSANAAN 
ORGANISASI DAN 
ADMINISTRASI 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
2022-2027 


PPOA 
Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi 
PP Fatayat NU 


Penyusun: 

Anggia Erma Rini 

Margaret Aliyatul Maemunah 
Titik Mas'udah 

Nur Nadlifah 

Erni Sugiyanti 
Khizanaturrohmah 

Sri Rahayu 

Farida Farichah 

Ervi Siti Zuhro 


Editor: 
Farida Farichah 
Hanum 


Cover & Layout: 
Imambang Ali 
Muhammad Yakub 


Diterbitkan oleh: 
PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jl. Kramat Lontar No 1/60 RT 007 RW 07 Jakarta 10450. 
Telp 021-31908732 Fax 021-31927267 


Email: ppfatayatnu@yahoo.co.id, info@fatayat.or.id 


Website: www.fatayat.or.id 


MARS 
FATAYAT NU 


Fatayat Nahdlatul Ulama 
Teladan pemudi utama 
Berguna bagi nusa bangsa 
Menjunjung tinggi agama 
Fatayat Nahdlatul Ulama 
Wanita berpribadi luhur 
Setia, terampil, dan jujur 
Menuju masyarakat adil makmur 
Fatayat berasas Pancasila 
Bersendi A-Quran dan Sunnah 
Ahlussunnah wal jama'ah 
Menuju ridho Allah 


X2 


KATA 
PENGANTAR 


Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Alhamaulillaahirobbil'aalamiin, 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 
adalah peraturan mendasar yang menjadi pijakan Fatayat NU 
dalam menjalankan roda organisasi. Sebagai pedoman, PPOA 
adalah panduan kita bersama dalam segenap tata kerja organisasi, 
distribusi tugas, pekerjaan, tanggungjawab, hingga pengaturan 
soal wewenang pimpinan dan pengurus lainnya. 


Sebagai organisasi kader, Fatayat NU memiliki struktur yang cukup 
lengkap, mulai dari tingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang, 
ranting hingga anak ranting. Bahkan di sebagian daerah, Fatayat 
juga memiliki kepengurusan di tingkat dusun, sebagai unit terkecil 
setelah desa. Tidak hanya itu, Fatayat NU juga memiliki cabang 
istimewa, yang keberadaannya juga diatur secara rigid dalam 
PPOA ini. 


Mengenai kepengurusan dan posisi yang disandang masing-masing 
pengurus, PPOA Fatayat NU berisi empat hal pokok pengaturan: 
tugas, kewajiban, wewenang, dan hak. Empat hal pokok ini diatur 
secara detail agar masing-masing kita memiliki rasa kepedulian, 
mengerti dan paham kapan harus bertindak secara organsiasi, 
sekaligus mafhum apa yang harus dilakukan dalam kapasitas 
sebagai pengurus Fatayat NU. 


Tata administrasi organisasi, inventarisasi, buku perlengkapan 
organisasi, buku keuangan hingga notulen rapat/pertemuan juga 


iv Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


hal-hal administratif yang diatur begitu rupa dalam rangka tertib 
organisasi. Penggunaan logo, contoh amplop yang menggunakan 
kop, dan hal teknis lainnya, juga telah ditentukan. Termasuk di 
dalamnya pengaturan mekanisme pengkaderan. 


Kehadiran PPOA akan melengkapi Fatayat NU sebagai organisasi 
yang sudah dewasa dan telah berusia 72 tahun hingga saat ini. 
Tidak hanya sebagai pelengkap, namun PPOA ini juga akan 
menjadi rujukan utama, panduan, sekaligus petunjuk arah yang 
jelas mengenai pengelolaan organisasi secara baik, benar, dan 
sesuai koridor. 


Kongres Fatayat NU adalah forum paling istimewa yang dapat 
menjadi ajang penyempurnaan PPOA kita. Harapannya, pikiran- 
pikiran jernih dan ikhlas dari segenap peserta kongres dapat 
berkontribusi secara positif dan produktif terhadap kesempurnaan 
PPOA kita di masa-masa mendatang. 


Wallahul muwafiq ilaa agwamith tharig 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh 


Jakarta, 04 Mei 2017 


EN 


vag 


TT 
Anggia Ermarini, M.KM. 


Ketua Umum PP Fatayat NU 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 v 


DAFTAR ISI 


MRS EN ii 
FATAYAT NU Lassen a ea a anaa a a A E EEEN iii 
KATA PENGANTAR... meneran menekan nennen nana naaa iv 
DAFTAR Bless vi 
PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI.............................. 2 
BAB I TATA KERJA ORGANISASI... 2 
Pasal 1 TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN oo. 2 
Pasal 2 TANGGUNG JAWAB PENGURUS... aaa. 8 
Pasal PEMBINA sen ma naa nata 23 
Pasal 4 DEWAN KEHORMATAN ......... menemankan 24 
Pasal 5 RAPAT PIMPINAN... nennen enak an aaa naaa 24 
Pasal 6 DISIPLIN PIMPINAN ...........oo..oooW Wa 25 


BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI DAN 
ADMINISTRASI...................... enam 26 


Pasal 7 KETENTUAN SURAT ORGANISASI FATAYAT NU......26 


vi Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Pasal 8 MACAM-MACAM SURAT ORGANISASI ..................... 33 


Pasal 9 MACAM-MACAM LAPORAN... aaa 37 
BAB III ALAT-ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI ........... 38 
Pasal 10 PAPAN NAMA ORGANISASI ............. aaa. 38 
Pasal 11 TATA ADMINISTRASI ORGANISASI.......................... 39 
Pasal 12 CAP/STEMPEL ORGANISASI ............ooooo oo. 42 
Pasal 13 BENDERA ORGANISASI idaiiooooo.cooo..oooo.co.mommmmh 42 
Pasal 14 SEBUTAN............ enam ensem nana akan sene 43 
Pasal 15 BADGE memasak 43 
Pasal 16 VANDEL / PLAKAT Lcocoo.o.o.o.oommumiikkisssnn 43 
Pasal 17 SERAGAM, doooco.o.ocoo.Woo.oooomooooommonbhkinaka 44 
Pasal 18 KARTU TANDA ANGGOTA... asa 44 
Pasal 19 INVENTARISASI ORGANISASI... 45 
Pasal 20 BUKU PERLENGKAPAN ORGANISASI...................... 45 
Pasal 21 PELANTIKAN PIMPINAN... oocom man 50 
Pasal 22 NASKAH IKRAR Lo. o.coo.@mooo.ukssmssasusska 50 
Pasal 23 TAMBAHAN... ntb nvetsl een 50 
BAB IV PEDOMAN PENGKADERAN........... aa 51 
Pasal 24 MAKSUD DAN TUJUAN... enak 51 
Pasal 25 Tujuan REE e N 51 
Pasal 26 RUANG LINGKUP mna 52 
Pasal 27 FALSAFAH DAN PARADIGMA PENGKADERAN....... 53 
Pasal 28 Paradigma Pengkaderan..................... aaa. 53 
Pasal 29 KLASIFIKASI DAN JENIS PENGKADERAN.............. 54 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 vii 


Pa Ona riene Bara 54 


Pasal 31 TAHAPAN PELAKSANAAN PENGKADERAN............ 55 
Pasal 32 PELAKSANA PENGKADERAN.........i..oooo#oWoWoWW. 55 
Pasal 33 TIM PENGKADERAN.............oooooWoWW Wah 57 
Pasal 34 SYARAT PELAKSANAAN PENGKADERAN.............. 57 
Pasal 35 SERTIFIKASI KADERISASI .............oeoooWWoWW. 57 
Pasal 36 PENUTUP. asa monopoli 58 
Lampiran 1.1. KOP SURAT BIASA..........eoooooWo LX. 60 
Lampiran 1.2. KOP SK aaa gas aia ag aaa a aga na a aa gga a as 66 
Lampiran 2 Contoh Amplop .........oooooWoWoWoW gana a area nag aa Di elan 67 
Lampiran 3 Surat Peryataan 2unusesvedesmnemkenmnnusdi mine 68 
Lampiran 4 Surat Peryataan wi... ooWo.Wooooomoom@mmamuaa 70 
Lampiran 5 Surat Keputusan Pimpinan.................o 73 
Lampiran 6 Surat Keputusan....................ooWoW Wo 76 
Lampiran 7 Surat Keputusan................oo.ooW anana anan ana nane 79 
Lampiran 8 Surat Mandat -srengeni 86 
Lampiran 9 Surat Kuasa...............oeoooWoWoW n aan naaa 87 
Lampiran 10 Surat Tugas hn kasam 88 
Lampiran 11 Surat Rekomendasi ..................oooooWoWWW. 89 
Lampiran 12 Surat Rekomendasi ....................ooooWW. 91 
Lampiran 13 Surat Pengantar ........................ aaa. 93 
Lampiran 14 Surat Permohonan ...............ooooooWW esa 94 
Lampiran 15 Surat Pemberitahuan.....................ooooo. 95 
Lampiran 16 Surat Permohonan Kerjasama.............................. 96 
Lampiran 17 Surat Permohonan Narasumber........................... 98 


viii Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 18 Ucapan Selamat..................ooooW 100 


Lampiran 19 Contoh Laporan .............oooWo 101 
Lampiran 20 Berita Acara..................ooooW 102 
Lampiran 21 Contoh Papan Nama.............ooooWoo. 103 
Lampiran 22 Contoh Stempel ................... sasa 104 
Lampiran 23 Contoh Bendera .............ooooWoWoWoo renerne 104 
Lampiran 24 Lencana ...........oooWoWoW kanan 105 
Lampiran 25 Vandel/Plakat ...................... aaa. 105 
Lampiran 26 Seragam .................... eek. 106 
Lampiran 27 Kartu Tanda Anggota ..................... aaa. 107 
Lampiran 28 Buku Ekspedisi .................. aaa 108 
Lampiran 29 Buku Agenda Surat Keluar ................................. 108 
Lampiran 30 Registrasi Daftar Anggota .................................. 109 
Lampiran 31 Formulir Pendaftaran Anggota Baru .................. 110 
Lampiran 32 Notulen Rapat/Pertemuan .................................. 111 
Lampiran 33 Data Inventaris ................oooooWoo 112 
Lampiran 34 Buku Keuangan mmm now 112 
Lampiran 35 Buku Tamu... 112 
Lampiran 36 Buku Laporan Kegiatan ...................................... 113 
Lampiran 37 Buku Data Kepengurusan ............ooooooooo. 113 
Lampiran 38 Buku Daftar Hadir Piket ..................................... 113 
Lampiran 39 Buku Daftar Hadir Rapat .................................... 114 
Lampiran 40 Naskah Ikrar Pelantikan ..................................... 114 


Lampiran 41 Juklak dan Juknis Tata Upacara dan 
Permusyawaratan .............o.oooooWoWoW aan 115 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 ix 


Lampiran 42 Contoh Format Laporan Pertanggung 


Jawaban Pengurus seo klau 123 
Lampiran 43 Rancangan Anggaran ..............oooooooo 126 
Lampiran 44 ALAMAT-ALAMAT WILAYAH DAN CABANG 

FATAYAT NU SE-INDONESIA coin an sana 131 
Lampiran 45 Mekanisme Pengajuan SK.................................. 174 
HYMNE FATAYAT NU en an aan a anda kaan 175 


xX Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


PEDOMAN 
PELAKSANAAN 
ORGANISASI 


PEDOMAN 
PELAKSANAAN 
ORGANISASI 


BAB I 
TATA KERJA ORGANISASI 


Pasal 1 
TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN 


A. Pimpinan Pusat 


1. Tugas Pengurus 


a. 


Pengurus lengkap memutuskan masalah penting/prinsip 
yang menyangkut keseluruhan pertanggungjawaban 
pengurus Fatayat NU ke luar dan ke dalam melalui rapat 
pleno. 


. Ketua Umum terpilih sebagai mandataris Kongres/ 


Kongres Luar Biasa dapat mengambil kebijakan dalam 
keadaan mendesak/darurat. 


. Pengurus Harian mengkoordinir pelaksanaan program 


kerja dan keputusan rapat pimpinan lengkap. 


. Pengurus Harian memutuskan kebijakan organisasi dan 


hal-hal yang bersifat segera/mendesak. 


. Pengurus bidang dan lembaga/yayasan melaksanakan 


program kerja sesuai kebijakan organisasi. 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


2. Wewenang Pengurus 


a. 


b. 


Pimpinan Pusat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 
pengesahan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan 
Pimpinan Cabang Istimewa. 

Pimpinan Pusat mempunyai wewenang untuk melantik 
Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan 
Cabang Istimewa. 


B. Pimpinan Wilayah 


1. Tugas Pengurus 


2. 


a. 


Pengurus lengkap memutuskan masalah penting/prinsip 
yang menyangkut keseluruhan pertanggungjawaban 
Pimpinan Wilayah Fatayat NU ke luar dan ke dalam. 


. Apabila dalam keadaan mendesak/darurat untuk 


memutuskan masalah yang prinsip, Ketua terpilih 
sebagai mandataris Konferensi Wilayah dapat mengambil 
kebijaksanaan. 


. Pengurus Harian mengkoordinir pekerjaan rutin sehari- 


hari tentang pelaksanaan program kerja dan keputusan 
rapat pimpinan lengkap. 


. Pengurus Harian dapat memutuskan hal-hal yang bersifat 


segera dan mendesak. 


. Pengurus bidang melaksanakan program kerja sesuai 


kebijakan organisasi. 


Wewenang Pengurus 


a. 


b. 


Pengurus lengkap secara kolektif mengkoordinasikan 
cabang-cabang di wilayahnya. 

Pimpinan Wilayah berwenang mengeluarkan Surat 
Keputusan (SK) pengesahan Pimpinan Anak Cabang. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 3 


C. 


d. 


Pimpinan Wilayah berwenang merekomendasikan 
pengesahan Pimpinan Cabang kepada Pimpinan Pusat. 
Atas nama Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah 
mempunyai wewenang melantik Pimpinan Cabang. 


C. Pimpinan Cabang 


1. Tugas Pengurus 


2. 


a. 


Pengurus lengkap memutuskan masalah penting/prinsip 
yang menyangkut keseluruhan pertanggung jawaban 
Pimpinan Cabang Fatayat NU ke luar dan ke dalam. 


. Apabila dalam keadaan mendesak/darurat untuk 


memutuskan masalah yang prinsip, Ketua terpilih 
sebagai mandataris Konferensi Cabang dapat mengambil 
kebijaksanaan. 


. Pengurus harian mengkoordinir pelaksanaan program 


kerja organisasi dan keputusan rapat pimpinan lengkap. 


. Pengurus harian dapat memutuskan hal-hal yang bersifat 


segera dan mendesak. 


. Pengurus bidang dan lembaga/yayasan melaksanakan 


program kerja sesuai kebijakan organisasi. 


Wewenang Pengurus 


a. 


Pengurus lengkap secara kolektif mengkoordinasikan 
Pimpinan Anak cabang di cabangnya. 


. Pimpinan Cabang berwenang mengeluarkan Surat 


Keputusan (SK) Pengesahan Pimpinan Ranting (PR) dan 
Pimpinan Anak Ranting(PAR). 


. Atas nama Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang 


mempunyai wewenang untuk melantik Pimpinan Anak 
Cabang. 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


d. Pimpinan Cabang mempunyai wewenang untuk melantik 


Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting. 


D. Pimpinan Cabang Istimewa 


1. Tugas Pengurus 


a. Pengurus lengkap secara kolektif memutuskan 


masalah penting/prinsip yang menyangkut keseluruhan 
pertanggungjawaban Pimpinan Cabang Istimewa Fatayat 
NU ke luar dan ke dalam. 


. Apabila dalam keadaan mendesak/darurat untuk 


memutuskan masalah yang prinsip, Ketua terpilih 
sebagai mandataris Konferensi Cabang Istimewa dapat 
mengambil kebijaksanaan. 


. Pengurus Harian mengkoordinir pelaksanaan program 


kerja dan keputusan rapat pimpinan lengkap. 


. Pengurus Harian dapat memutuskan hal-hal yang bersifat 


segera dan mendesak. 


. Pengurus bidang dan lembaga/yayasan melaksanakan 


program kerja sesuai kebijakan organisasi. 


E. Wewenang Pengurus 


a. 


Pengurus lengkap secara kolektif mengkoordinasikan 
anggota dan atau Pimpinan Anak cabang dan Ranting di 
wilayahnya. 

. Atas nama Pimpinan Pusat, Pimpinan Cabang Istimewa 
berwenang Mengesahkan/mengeluarkan Surat Keputusan 
(SK) pengesahan Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting 
dan Pimpinan Anak Ranting yang dibentuk. 

. Pengurus Harian Pimpinan Cabang Istimewa mempunyai 

wewenang melantik Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan 

Ranting dan Pimpinan Anak Ranting. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 5 


F. Pimpinan Anak Cabang 
1. Tugas Pengurus 


a. Pengurus lengkap secara kolektif memutuskan 
masalah penting/prinsip yang menyangkut keseluruhan 
pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU 
ke luar dan ke dalam. 

b. Apabila dalam keadaan mendesak/darurat untuk 
memutuskan masalah yang prinsip, Ketua terpilih sebagai 
mandataris Konferensi Anak Cabang dapat mengambil 
kebijaksanaan. 

c. Pengurus harian mengkoordinir tentang kegiatan rutin 
serta pelaksanaan program kerja dan keputusan rapat 
pimpinan lengkap. 

d. Pengurus harian dapat memutuskan hal-hal yang bersifat 
segera dan mendesak. 


2. Wewenang Pengurus 
a. Pengurus lengkap secara kolektif mengkoordinasikan 
Pimpinan Ranting dan Anak Ranting di anak cabangnya. 


b. Pimpinan Anak Cabang berwenang merekomendasikan 
pengesahan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak 
Ranting kepada Pimpinan Cabang. 

c. Atas nama Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang 
mempunyai wewenang melantik Pimpinan Ranting dan 
Pimpinan Anak Ranting. 


G. Pimpinan Ranting 


1. Tugas Pengurus 


a. Pengurus lengkap memutuskan masalah penting/prinsip 
yang menyangkut keseluruhan pertanggungjawaban 
Pimpinan Ranting Fatayat NU ke luar dan ke dalam. 


6 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


b. Apabila dalam keadaan mendesak/darurat untuk 
memutuskan masalah yang prinsip, Ketua terpilih 
sebagai mandataris Rapat Anggota dapat mengambil 
kebijaksanaan 

c. Pengurus harian mengkoordinir kegiatan rutin tentang 
pelaksanaan program kerja dan keputusan rapat 
pimpinan lengkap. 

d. Pengurus harian dapat memutuskan hal-hal yang bersifat 
segera dan mendesak. 


2. Wewenang Pengurus 


a. Pengurus lengkap secara kolektif mengkoordinasikan 
anggotanya. 

b. Pimpinan Ranting menerima anggota sesuai ketentuan 
organisasi. 

c. Pimpinan Ranting menerima dan mengelola iuran anggota 
sesuai ketentuan organisasi dengan mempertimbangkan 
kemampuan anggota. 


H. Pimpinan Anak Ranting 
1. Tugas Pengurus 


a. Pengurus lengkap memutuskan masalah penting/prinsip 
yang menyangkut keseluruhan pertanggung jawaban 
Pimpinan Anak Ranting Fatayat NU ke luar dan ke dalam. 

b. Apabila dalam keadaan mendesak/darurat untuk 
memutuskan masalah yang prinsip, Ketua terpilih 
sebagai mandataris Rapat Anggota dapat mengambil 
kebijaksanaan. 

c. Pengurus harian mengkoordinir kegiatan rutin tentang 
pelaksanaan program kerja dan keputusan rapat 
pimpinan lengkap. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 7 


d. 


Pengurus harian dapat memutuskan hal-hal yang bersifat 
segera dan mendesak. 


2. Wewenang Pengurus 


a. 


b. 


C. 


Pengurus lengkap secara kolektif mengkoordinasikan 
anggotanya. 


Pimpinan Anak Ranting menerima anggota sesuai 
ketentuan organisasi. 


Pimpinan Anak Ranting mengkoordinasikan pengelolaan 
iuran anggota bersama Pimpinan Ranting. 


Pasal 2 
TANGGUNG JAWAB PENGURUS 


A. Ketua Umum (PP), Ketua (PW, PC, PAC, PR dan PAR) 
1. Tugas 


a. 
b. 
C. 


Mengkoordinir pelaksanaan kebijakan umum organisasi. 
Memimpin rapat-rapat pleno dan harian. 


Mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan 
PD/PRT. 


. Mengembangkan jaringan kerja/hubungan dengan pihak 


luar bersama Ketua- Ketua dan pengurus lainnya sesuai 
bidang tugasnya masing-masing. 


2. Kewajiban 


Memberikan laporan pertanggungjawaban secara 
tertulis kepada forum permusyawaratan tertinggi organisasi 
di tingkatan masing-masing. 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


3. Wewenang 
a. Menandatangani surat keputusan dan surat-surat 
organisasi. 
b. Meminta laporan kegiatan kepada pengurus dalam rapat 
harian dan rapat pleno. 
c. Meminta laporan dan pertanggungjawaban dari pengelola 
Lembaga/Yayasan secara periodik. 


4. Hak 


a. Menggunakan fasilitas organisasi untuk mendukung 
tugas yang menjadi tanggungjawabnya. 

b. Menerima laporan tentang kejadian penting organisasi 
dari pengurus lainnya. 


B. Ketua-Ketua (PP), Wakil Ketua (PW, PC, PCI, PAC, PR, dan 
PAR) 


(1) Masing-masing Ketua/Wakil Ketua, bersama bidang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja 
bidangnya. 

(2) Pembagian Tugas Ketua-Ketua (PP) dan Wakil Ketua 
(PW, PC, PCI, PAC, PR dan PAR) disesuaikan dengan 
hasil musyawarah dan kemampuan yang bersangkutan 
ditingkatan masing-masing. 

(3) Tugas, kewajiban, wewenang dan hak masing-masing 
Ketua-Ketua/Wakil Ketua sebagaimana diatur dibawah ini: 


1. Ketua yang membidangi Pengembangan Organisasi 
dan Pengkaderan 
a. Tugas 


(1) Mengkoordinir terlaksananya program bidang 
Pengembangan Organisasi dan Pengkaderan yang 
meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 9 


10 


(2) Mewakili Ketua Umum untuk dapat mengambil 
keputusan atas persetujuan Ketua Umum sesuai 
bidangnya. 

(3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan wilayah 
yang menjadi tanggung jawabnya. 


b. Kewajiban 

(1) Memberikan laporan kegiatan yang berkaitan dengan 
bidangnya di lingkungan internal Fatayat NU. 

(2) Melakukan pra-verifikasi laporan yang diterima dari 
bidang yang menjadi tanggung jawabnya. 

(3) Bersama dengan Ketua Umum di tingkatan PP 
atau Ketua di tingkatan PW, PC, PAC, PR dan PAR 
memberikan laporan pertanggungjawaban kepada 
forum permusyawaratan tertinggi organisasi di 
tingkatan masing- masing. 


c. Wewenang 


(1) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan 
bidangnya di lingkungan internal Fatayat NU. 


(2) Menugaskan anggota untuk menghadiri undangan 
sesuai dengan bidangnya. 


(3) Merancang dan melaksanakan kerjasama dengan 
pihak lain. 


(4) Memberikan teguran terhadap pengurus bidang 
yang menjadi tanggungjawabnya apabila tidak 
melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya. 


d. Hak 


(1) Menggunakan fasilitas organisasi untuk mendukung 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


(2) Menghadiri undangan sesuai bidang tugasnya. 
(3) Mewakili Ketua Umum jika berhalangan. 


2. Ketua yang membidangi Hukum, Politik dan Advokasi 
a. Tugas 
(1) Mengkoordinir terlaksananya program bidang Hukum, 


Politik dan Advokasi yang meliputi perencanaan, 
monitoring dan evaluasi. 


(2) Mewakili Ketua Umum untuk dapat mengambil 
keputusan atas Persetujuan Ketua Umum sesuai 
bidangnya. 

(3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan wilayah 
yang menjadi tanggung jawabnya. 


b. Kewajiban 
(1) Memberikan laporan kegiatan yang berkaitan dengan 
bidangnya di lingkunganinternal Fatayat NU. 
(2) Melakukan pra-verifikasi laporan yang diterima dari 
bidang yang menjadi tanggung jawabnya. 


(3) Bersama dengan Ketua Umum di tingkatan PP 
atau Ketua di tingkatan PW, PC, PAC, PR dan PAR 
memberikan laporan pertanggungjawaban kepada 
forum permusyawaratan tertinggi organisasi di 
tingkatan masing- masing. 


c. Wewenang 


(1) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan 
bidangnya di lingkungan internal Fatayat NU. 


(2) Menugaskan anggota untuk menghadiri undangan 
sesuai dengan bidangnya. 


(3) Merancang dan melaksanakan kerjasama dengan 
pihak lain. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 11 


12 


(4) Memberikan teguran terhadap pengurus bidang 
yang menjadi tanggung jawabnya apabila tidak 
melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya. 


d. Hak 
(1) Menggunakan fasilitas organisasi untuk mendukung 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 
(2) Menghadiri undangan sesuai bidang tugasnya. 
(3) Mewakili Ketua Umum jika berhalangan. 


3. Ketua yang membidangi Kesehatan dan Lingkungan 
Hidup 
a. Tugas 

(1) Mengkoordinir terlaksananya program bidang 
Kesehatan dan Lingkungan Hidup yang meliputi 
perencanaan, monitoring dan evaluasi. 

(2) Mewakili Ketua Umum untuk dapat mengambil 
keputusan atas persetujuan Ketua Umum sesuai 
bidangnya. 

(3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan wilayah 
yang menjadi tanggung jawabnya. 


b. Kewajiban 

(1) Memberikan laporan kegiatan yang berkaitan dengan 
bidangnya di lingkungan internal Fatayat NU. 

(2) Melakukan pra-verifikasi laporan yang diterima dari 
bidang yang menjadi tanggung jawabnya. 

(3) Bersama dengan Ketua Umum di tingkatan PP 
atau Ketua di tingkatan PW, PC, PAC, PR dan PAR 
memberikan laporan pertanggung jawaban kepada 
forum permusyawaratan tertinggi organisasi di 
tingkatan masing- masing. 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


c. Wewenang 


(1) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan 
bidangnya di lingkungan internal Fatayat NU. 


(2) Menugaskan anggota untuk menghadiri 
undangan sesuai dengan bidangnya. 


(3) Merancang dan melaksanakan kerjasama dengan 
pihak lain. 


(4) Memberikan teguran terhadap pengurus bidang 
yang menjadi tanggungjawabnya apabila tidak 
melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya. 


d. Hak 
(1) Menggunakan fasilitas organisasi untuk mendukung 
tugas yang menjadi tanggung Jawabnya 
(2) Menghadiri undangan sesuai bidang tugasnya. 
(3) Mewakili Ketua Umum jika berhalangan. 


4. Ketua yang membidangi Sosial, Seni dan Budaya 
a. Tugas 


(1) Mengkoordinir terlaksananya program Sosial, Seni 
dan Budaya yang meliputi perencanaan, monitoring 
dan evaluasi. 

(2) Mewakili Ketua Umum untuk dapat mengambil 
keputusan atas persetujuan Ketua Umum sesuai 
bidangnya. 

(3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan wilayah 
yang menjadi tanggung jawabnya. 


b. Kewajiban 


(1) Memberikan laporan kegiatan yang berkaitan dengan 
bidangnya di lingkungan internal Fatayat NU. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 13 


14 


(2) Melakukan pra-verifikasi laporan yang diterima dari 
bidang yang menjadi tanggung jawabnya. 


(3) Bersama dengan Ketua Umum di tingkatan PP 
atau Ketua di tingkatan PW, PC, PAC, PR dan PAR 
memberikan laporan pertanggung jawaban kepada 
Forum Permusyawaratan tertinggi organisasi di 
tingkatan masing- masing. 


c. Wewenang 


(1) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan 
bidangnya di lingkungan internal Fatayat NU. 


(2) Menugaskan anggota untuk menghadiri 
undangan sesuai dengan bidangnya. 


(3) Merancang dan melaksanakan kerjasama dengan 
pihak lain. 


(4) Memberikan teguran terhadap pengurus bidang 
yang menjadi tanggung jawabnya apabila tidak 
melaksaakan tugas sesuai dengan kewajibannya. 


d. Hak 
(1) Menggunakan fasilitas organisasi untuk mendukung 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 
(2) Menghadiri undangan sesuai bidang tugasnya. 
(3) Mewakili Ketua Umum jika berhalangan. 


5. Ketua yang membidangi Pemberdayaan Ekonomi dan 
Koperasi 
a. Tugas 


(1) Mengkoordinir terlaksananya program bidang 
Pemberdayaan Ekonomi dan Koperasi yang meliputi 
perencanaan, monitoring dan evaluasi. 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


(2) Mewakili Ketua Umum untuk dapat mengambil 
keputusan atas persetujuan Ketua Umum sesuai 
bidangnya. 

(3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi 
dengan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. 


b. Kewajiban 


(1) Memberikan laporan kegiatan yang berkaitan dengan 
bidangnya di lingkungan internal Fatayat NU. 


(2) Melakukan pra-verifikasi laporan yang diterima dari 
bidang yang menjadi tanggung jawabnya. 


(3) Bersama dengan Ketua Umum di tingkatan PP 
atau Ketua di tingkatan PW, PC, PAC, PR dan PAR 
memberikan laporan pertanggung jawaban kepada 
Forum Permusyawaratan tertinggi organisasi di 
tingkatan masing- masing. 


c. Wewenang 


(1) Menugaskan anggota untuk menghadiri undangan 
sesuai dengan bidangnya. 


(2) Merancang dan melaksanakan kerjasama dengan 
pihak lain. 


(3) Memberikan teguran terhadap pengurus bidang 
yang menjadi tanggung jawabnya apabila tidak 
melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya. 


d. Hak 
(1) Menggunakan fasilitas organisasi untuk mendukung 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 
(2) Menghadiri undangan sesuai bidang tugasnya. 
(3) Mewakili Ketua Umum jika berhalangan. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 15 


6. Ketua yang membidangi Pendidikan dan Dakwah 
a. Tugas 

(1) Mengkoordinir terlaksananya program bidang 
Pendidikan dan Dakwah yang meliputi perencanaan, 
monitoring dan evaluasi. 

(2) Mewakili Ketua Umum untuk dapat mengambil 
keputusan atas persetujuan Ketua Umum sesuai 
bidangnya. 

(3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan wilayah 
yang menjadi tanggung jawabnya. 


b. Kewajiban 

(1) Memberikan laporan kegiatan yang berkaitan dengan 
bidangnya di lingkungan internal Fatayat NU. 

(2) Melakukan pra-verifikasi laporan yang diterima dari 
bidang yang menjadi tanggung jawabnya. 

(3) Bersama dengan Ketua Umum di tingkatan PP 
atau Ketua di tingkatan PW, PC, PAC, PR dan PAR 
memberikan laporan pertanggung jawaban kepada 
forum permusyawaratan tertinggi organisasi di 
tingkatan masing- masing. 


c. Wewenang 


(1) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan 
bidangnya di lingkungan internal Fatayat NU. 


(2) Menugaskan anggota untuk menghadiri 
undangan sesuai dengan bidangnya. 

(3) Merancang dan melaksanakan kerjasama dengan 
pihak lain. 


(4) Memberikan teguran terhadap pengurus bidang 
yang menjadi tanggung jawabnya apabila tidak 
melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya. 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


d. Hak 
(1) Menggunakan fasilitas organisasi untuk mendukung 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 
(2) Menghadiri undangan sesuai bidang tugasnya. 
(3) Mewakili Ketua Umum jika berhalangan. 


7. Ketua yang membidangi Penelitian dan Pengembangan 
a. Tugas 
(1) Mengkoordinir terlaksananya Penelitian dan 


Pengembangan yang meliputi perencanaan, 
monitoring dan evaluasi. 


(2) Mewakili Ketua Umum untuk dapat mengambil 
keputusan atas persetujuan Ketua Umum sesuai 
bidangnya. 

(3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan wilayah 
yang menjadi tanggung jawabnya. 


b. Kewajiban 
(1) Memberikan laporan kegiatan yang berkaitan dengan 
bidangnya di lingkungan Fatayat NU. 
(2) Melakukan pra-verifikasi laporan yang diterima dari 
bidang yang menjadi tanggung jawabnya. 


(3) Bersama dengan Ketua Umum di tingkatan PP 
atau Ketua di tingkatan PW, PC, PAC, PR dan PAR 
memberikan laporan pertanggungjawaban forum 
permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkatan 
masing-masing. 


c. Wewenang 


(1) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan 
bidangnya di lingkungan internal Fatayat NU. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 17 


d. 


(2) Menugaskan anggota untuk menghadiri undangan 
sesuai dengan bidangnya. 


(3) Merancang dan melaksanakan kerjasama dengan 
pihak lain. 


(4) Memberikan teguran terhadap pengurus bidang 
yang menjadi tanggung jawabnya apabila tidak 
melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya. 


Hak 

(1) Menggunakan fasilitas organisasi untuk mendukung 
tugas yang menjadi tangggung jawabnya. 

(2) Menghadiri undangan sesuai bidang tugasnya. 

(3) Mewakili Ketua Umum jika berhalangan. 


C. Sekretaris Umum (PP), Sekretaris (PW, PC, PCI, PAC, PR, 
dan PAR) 


1. Kewajiban dan Tugas 


18 


a. 


Mengkoordinir pelaksanaan administrasi umum 
organisasi. 


. Memfasilitasi sarana administrasi yang berkaitan dengan 


kebijakan umum dan teknis operasional organisasi. 


. Mendistribusikan surat masuk kepada bidang yang 


terkait dan mendelegasikannya pada sekretaris di 
bawahnya. 


. Mengkoordinir tugas-tugas staff kantor dan membuat 


rancangan anggaran belanja rutin yang berkaitan dengan 
administrasi organisasi. 


. Mengkoordinir pengelolaan database organisasi 


berdasarkan data dari bidang- bidang. 


Menyiapkan, membuat dan bertanggungjawab terhadap 
draft MoU, dokumen, surat perjanjian kerjasama dan 
surat-surat organisasi lainnya. 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


g. Membuat laporan kegiatan organisasi secara periodik 
baik dalam rapat-rapat organisasi (Rapat Kerja Pimpinan 
dan Rapat Kerja) serta dalam forum permusyawaratan 
(Kongres/Kongres Luar Biasa/ Konbes/Konferensi/ 
Konferensi Luar Biasa/Rapat Anggota). 


h. Mengontrol operasional kantor secara rutin bersama 
dengan para sekretaris/wakil sekretaris. 


2. Wewenang 


a. Membuat dan menandatangani surat keputusan dan 
surat-surat organisasi lainnya. 

b. Memberikan supervisi manajemen administrasi 
kepengurusan dan bagian- bagian untuk menentukan 
teguran jika ada pelanggaran. 

c. Mengangkat dan memberhentikan staff kesekretariatan 
dengan persetujuan rapat harian. 


3. Hak 


a. Menggunakan fasilitas organisasi untuk mendukung 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

b. Meminta dan menerima laporan dari sekretaris di 
bawahnya yang bertanggungjawab pada bidang-bidang. 


D. Sekretaris (PP), Wakil Sekretaris (PW, PC, PCI, PAC, PR dan 
PAR) 


(1) Masing-masing Sekretaris/Wakil Sekretaris, bertanggung 
jawab dalam pelaksanaan administrasi bidang yang menjadi 
tanggung jawabnya. 

(2) Pembagian tugas Sekretaris (PP), Wakil Sekretaris (PW, 
PC, PCI, PAC, PR dan PAR) disesuaikan dengan hasil 
musyawarah dan kemampuan yang bersangkutan di 
tingkatan masing-masing. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 19 


(3) Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Hak masing-masing 
Sekretaris/Wakil Sekretaris sebagaimana diatur di bawah 
ini: 


4. Kewajiban 


a. Membantu Sekretaris Umum dalam kelancaran 
pelaksanaan administrasi umum organisasi, serta secara 
berurutan dapat mewakili Sekretaris Umum/Sekretaris 
apabila berhalangan. 


b. Memfasilitasi sarana administrasi yang berkaitan dengan 
bidang yang menjadi tanggung jawabnya. 


c. Melaksanakan pengarsipan surat masuk dan surat keluar 
organisasi sesuai dengan tanggung jawabnya. 


d. Membuat laporan tertulis kegiatan bidang bersama ketua 
bidang rapat harian dan rapat pleno. 


e. Bersama dengan Sekretaris Umum dan Sekretaris 
lainnya, mengontrol operasional kantor. 


5. Wewenang 


Membuat dan menandatangani surat yang terkait dengan 
bidangnya jika Sekretaris Umum berhalangan, dengan 
catatan tetap memberikan laporan atau koordinasi dengan 
Sekretaris Umum. 


6. Hak 


Menggunakan fasilitas organisasi untuk mendukung tugas 
yang menjadi tanggung jawabnya. 


E. Bendahara Umum (PP), Bendahara (PW, PC, PCI, PAC, PR 
dan PAR) 


1. Kewajiban 
a. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja 


20 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Organisasi (RAPBO) dalam jangka waktu tertentu sesuai 
hasil musyawarah dalam Rapat Pleno. 


. Mengelola keuangan organisasi secara umum 


(penerimaan dan pengeluaran). 


. Mengusahakan sumber-sumber keuangan organisasi 


bersama Ketua Umum dan para Ketua. 


. Menginventarisir, mendayagunakan dan mengendalikan 


keuangan organisasi. 


. Menginventarisir, mendayagunakan dan mengendalikan 


aset organisasi bersama dengan Sekretaris Umum dan 
para Ketua. 


Mengawasi sistem administrasi keuangan organisasi. 


. Tugas khusus bendahara umum adalah memantau 


keuangan bidang-bidang, kepanitiaan yang dibentuk oleh 
organisasi dan atau Lembaga/Yayasan milik Fatayat NU 
di tingkatan masing-masing. 


. Melaporkan pengelolaan keuangan pada rapat-rapat 


organisasi dan atau forum permusyawaratan tertinggi 
organisasi. 


2. Wewenang 


a. 


Bersama Ketua Umum/Ketua menandatangani cek 
rekening milik Organisasi Fatayat NU di tingkatan masing- 
masing. 


. Memberikan supervisi, monitoring, pengendalian dan 


evaluasi kepada staff keuangan. 


. Mengangkat dan memberhentikan staf administrasi 


keuangan. 


. Merancang draft pedoman sistem keuangan bagi 


yayasan-yayasan yang menggunakan nama Fatayat NU, 
bersama para Bendahara. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 21 


e. 


Mengontrol keuangan dan aset yang dimiliki oleh 
Lembaga/Yayasan Fatayat NU. 


3. Hak 


Menggunakan fasilitas organisasi untuk mendukung tugas 
yang menjadi tanggung jawabnya. 


F. Bendahara (PP), Wakil Bendahara (PW, PC, PCI, PAC, PR 
dan PAR) 


1. Kewajiban 


22 


2. 


a. 


Membantu Bendahara Umum (PP), Bendahara (PW,PC, 
PCI, PAC, PR dan PAR) melaporkan pengelolaan 
keuangan secara tertulis secara periodik dalam rapat- 
rapat organisasi dan atau forum permusyawaratan 
tertinggi organisasi. 


. Membantu Bendahara Umum (PP), Bendahara (PW,PC, 


PCI, PAC, PR dan PAR) dalam mengelola pendapatan 
dan belanja organisasi sesuai hasil musyawarah pimpinan 
Fatayat NU ditingkatannya masing-masing. 


. Memverifikasi dan mengontrol penggunaaan anggaran 


bidang-bidang, Kepanitiaan yang dibentuk organisasi 
dan atau Lembaga/Yayasan. 


Wewenang 


Memverifikasi dan mengontrol penggunaaan anggaran 
operasional kantor. 


Hak 


Menggunakan fasilitas organisasi untuk mendukung tugas 
yang menjadi tanggung jawabnya. 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


G. Bidang-Bidang 


Tiap bidang terdiri dari satu orang Koordinator, Wakil Koordinator, 
dan Anggota, dengan jumlah sesuai kebutuhan. 


1. Kewajiban 
a. Menyusun rencana program kerja yang didasarkan pada 
hasil permusyawaratan tertinggi organisasi. 


b. Melaksanakan program kerja sesuai dengan bidangnya 
masing-masing dalam rangka pencapaian cita-cita 
organisasi. 


c. Membuat laporan secara tertulis tentang kegiatan- 
kegiatan yang telah dilakukan pada setiap rapat pleno. 


2. Wewenang 


Tiap-tiap bidang dapat mengadakan rapat tersendiri 
berkoordinasi dengan Ketua dan Sekretaris yang 
membidangi. 


3. Hak 


Menggunakan fasilitas organisasi untuk mendukung tugas 
yang menjadi tanggung jawabnya. 


Pasal 3 
PEMBINA 


(1) Pembina terdiri dari satu orang atau beberapa orang yang 
pernah menjadi pengurus Fatayat NU di tingkatan masing- 
masing. 

(2) Pembina dapat memberikan masukan/arahan kepada pengurus 
Fatayat NU untuk keberlangsungan program dan jalannya 
organisasi. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 23 


Pasal 4 
DEWAN KEHORMATAN 


(1) Dewan Kehormatan adalah individu yang mampu memberikan 


kontribusi kepada Fatayat NU. 


(2) Dewan Kehormatan dapat memberikan masukan/arahan 


A. 


24 


kepada pengurus Fatayat NU untuk keberlangsungan program 
dan jalannya organisasi. 


Pasal 5 
RAPAT PIMPINAN 


Rapat Pleno 
(1) Rapat Pleno diselenggarakan secara periodik minimal 3 
bulan sekali. 


(2) Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh pengurus lengkap di 
tingkatan masing-masing (PP, PW, PC, PCI, PAC, PR dan 
PAR). 

(3) Rapat Pleno dipimpin oleh mandataris permusyawaratan 
tertinggi organisasi. 

(4) Rapat Pleno membahas kebijakan organisasi dan hal-hal 
lain untuk kemajuan organisasi, diantaranya: 

a. Mengesahkan perencanaan (anggaran dan kegiatan). 
b. Memonitoring kegiatan. 
C. Verifikasi laporan. 
d. Evaluasi kegiatan. 
e. Mendokumentasikan laporan kegiatan organisasi. 
f. Memutuskan reshuffle pangurus. 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


B. Rapat Harian 


(1) Rapat Harian diselenggarakan secara periodik minimal 
satu bulan sekali dan atau dalam keadaan mendesak untuk 
mengambil keputusan organisasi. 

(2) Rapat Harian dihadiri oleh seluruh pengurus harian di 
tingkatan masing-masing (PP, PW, PC, PCI, PAC, PR dan 
PAR). 

(3) Rapat Harian dipimpin oleh mandataris permusyawaratan 
tertinggi organisasi. 

(4) Rapat Harian membahas kebijakan organisasi dan atau 
masalah-masalah penting yang bersifat mendesak untuk 
kemajuan organisasi. 

(5) Rapat Harian dapat meminta data dan informasi laporan 
kegiatan dari bidang & tim khusus. 

(6) Rapat Harian dapat mengklarifikasi personil pengurus yang 
diduga melakukan penyimpangan aturan organisasi. 

(7) Rapat Harian dapat membahas rencana reshuffle pengurus. 


Pasal 6 
DISIPLIN PIMPINAN 


(1) Setiap pengurus Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan 
Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Anak Cabang, 
Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Anak Ranting diwajibkan 
mentaati tata kerja ini. 

(2) Setiap Pimpinan Fatayat NU di tingkatannya masing-masing 
wajib menjaga kelangsungan jalannya organisasi. 

(3) Perwakilan Fatayat NU pada organisasi luar harus melaporkan 
semua hasil kegiatan pada organisasi. 

(4) Ketentuan pasal ini tidak berlaku bagi penasehat dan pembina. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 25 


BAB II 


PEDOMAN PELAKSANAAN 
ORGANISASI DAN ADMINISTRASI 


Pasal 7 


KETENTUAN SURAT ORGANISASI FATAYAT NU 


A. Tata Cara Penulisan Surat 


1: 


26 


Ukuran Kertas 


a. Ukuran kertas yang dipakai dalam surat menyurat Fatayat 
NU, dibuat kertas HVS berukuran A4. 

b. Warna kertas yang dipakai berwarna putih. 

c. Tebal kertas yang digunakan HVS 60, 70 atau 80 gram. 

d. Margin atas dan samping kiri 4 cm, marjin kanan 3 cm 
dan margin bawah minimal 3 cm. 

e. Bila kertas surat memakai kop surat, maka margin atas 
1 cm di atas kop. 


Format Surat: merujuk kepada surat-menyurat dalam 
Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1992, 
kecuali dalam penandatanganan surat ditandatangani 
oleh dua orang, yaitu ketua di sebelah kiri dan sekretaris 
di sebelah kanan. 


Kepala Surat 

a. Setiap kertas surat harus mempunyai kepala surat (Kop) 
disertai lambang Fatayat NU yang terletak di sebelah 
kiri atas dengan diameter 2 cm. Khusus untuk Surat 
Keputusan (SK) tidak menggunakan Kop Surat, tetapi 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


hanya menggunakan lambang organisasi dengan posisi 
centris (tengah). 

b. Warna tulisan dan lambang pada kepala surat berwarna 
hijau. 

c. Setiap lembaran kertas pada kepala surat dilengkapi 
dengan alamat kantor, nomor telepon, faksimile dan e-mail 
(bila ada). Alamat adalah alamat lengkap kedudukan 
organisasi. 

d. Penulisan alamat pada kop surat tidak menggunakan 
kata sekretariat. 

e. Apabila perangkat organisasi belum mempergunakan 
kop surat tercetak, dapat digunakan kop surat berketik. 

f. Format tulisan pada kepala surat berbentuk sentris. (Lihat 
contoh terlampir 1) 


4. Nomor, Lampiran dan Hal Surat 


a. Di bawah kepala surat ditulis dalam bentuk ketikan atau 
dicetak langsung dengan urutan sebagai berikut: 


Nomor 
Lampiran. 
Hal 


* Apabila dalam surat tidak ada yang harus dilampirkan, 
kata lampiran tidak perlu dicantumkan. 
b. Nomor surat terdiri dari kata : Nomor, kode-kode 
pengarsipan yang berlaku di Fatayat NU dengan susunan 
sebagai berikut : 


Contoh : Nomor :1/A/PPFNU/I1/2016 


Keterangan: 
1 : Nomor urut surat keluar 
A : Kode surat intern organisasi Fatayat NU, 


yaitu dari Fatayat NU ke Fatayat NU 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 27 


28 


PPFNU 


PPFNU 
PWFNU 


PCFNU 


PCIFNU 


PACFNU : 


PRFNU 


PARFNU : 


2016 


Singkatan setiap tingkatan organisasi 
Fatayat NU yang mengeluarkan surat 
bila surat keluar dibuat oleh Pimpinan Pusat 
bila surat keluar dibuat oleh Pimpinan 
Wilayah 

bila surat keluar dibuat oleh Pimpinan 
Cabang 


bila surat keluar dibuat oleh Pimpinan 
Cabang Istimewa 


bila surat keluar dibuat oleh Pimpinan 
Anak Cabang 


bila surat keluar dibuat oleh Pimpinan 
Ranting. 

bila surat keluar dibuat oleh Pimpinan 
Anak Ranting. 


Bulan pembuatan surat, dibuat dengan 
angka Romawi 


Tahun pembuatan surat. 


(1) Apabila surat ditujukan ke organisasi NU, 
lembaga lembaga NU dan Banom NU di semua 
tingkatan, maka kolom dua menggunakan kode 


huruf B. 


Contoh : Nomor : 1/B/PPFNUJ/II/2016 


(2) Apabila surat ditujukan ke individu, organisasi/ 
instansi selain Fatayat NU, Organisasi NU, Lembaga 
lembaga NU dan Banom NU, maka pada kolom dua 
menggunakan kode huruf C. 


Contoh : Nomor : 1/C/PPFNU/II/2016 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


(3) Untuk Surat Keputusan (SK) pada kolom empat ditulis 
kode SK. 


Contoh : Nomor : 58/A/PPFNU/SK/I11/2016 

(4) Untuk Surat Mandat (SM) pada kolom empat ditulis 
kode SM. 
Contoh : Nomor : 58/A/PPFNU/SM/11/2016 

(5) Untuk Surat Tugas (ST) pada kolom empat ditulis 
kode ST. 
Contoh : Nomor : 58/A/PPFNU/ST/11/2016 


(6) Nomor surat digunakan untuk satu periode, tidak 
setiap tahun dimulai dari nomor 1. 


5. Nama Kota 


Nama kota dicantumkan hanya apabila surat dikeluarkan di 
kota yang berbeda dengan kota tempat kedudukan lembaga 
dan diketik pada bagian kanan kertas surat, sejajar dengan 
nomor surat dan sebelum tanggal surat. 


6. Tanggal Surat 


a. Setiap surat yang dibuat harus memuat tanggal 
pembuatan surat, 


b. Tanggal pembuatan ditulis dengan memakai tahun 
Hijriyah dan tahun Masehi. 


c. Tanggal diketik 3 spasi di bawah kop surat pada bagian 
kanan surat. 


d. Penulisan tanggal dan tahun Hijriyah di bagian atas dan 
tahun Masehi di bagian bawah tanpa diberi garis pemisah. 


7. Alamat Tujuan 


a. Format alamat tujuan diketik di sebelah kiri lurus dibawah 
margin hal. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 29 


b. Penulisan alamat tujuan: 

(1) Apabila surat menggunakan amplop, maka alamat 
tujuan tanpa mencantumkan kata "kepada” cukup 
dengan Yth. Apabila setelah Yth. diikuti dengan kata 
sahabat, maka penulisan semua jenis gelar berada di 
belakang nama. Dan apabila tidak diikuti kata sahabat, 
maka penulisannya sesuai dengan penempatan gelar. 
Contoh: 

Yth. Sahabat Margaret A. Maimunah, Hj. S.S. M.SI 
atau Yth. Dra. Hj. Margaret A. Maimunah S.S. M.SI. 


(2) Apabila surat tidak menggunakan amplop, maka 
alamat tujuan mencantumkan kata Kepada yth. 


Contoh: 
Kepada Yth. Sahabat Anggia Ermarini, M.KM. 
Atau Kepada Yth. Anggia Ermarini, M.KM. 


8. Salam Pembuka, terdiri dari : 


a. Diawali dengan Assalamualaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh dan Bismillahirrahmanirrahim, ditulis lurus 
ke bawah. 


Diketik miring apabila menggunakan komputer, 


atau dengan menggunakan tanda petik (“....... ”) apabila 
menggunakan mesin ketik manual, tanpa garis pemisah. 


Contoh dengan komputer: 


Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 
Bismillaahirrahmaanirrahiim 


Contoh dengan mesin ketik manual: 


”Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh” 
“Bismillaahirrahmaanirrahiim” 


b. Salam silaturrahim kami sampaikan semoga Allah SWT 
memberikan hidayah kepada kita semua, aamiin. 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


9. Isi Surat, terdiri dari : 
Alinea pembuka Alinea Inti Alinea Penutup 


10. Salam Penutup, terdiri dari : 


a. Wallaahul muwaffig ilaa agwamith thariig, dan 
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 


Diketik miring apabila menggunakan komputer, atau 
dengan menggunakan tanda petik (“....... ”) apabila 
menggunakan mesin ketik manual, tanpa garis pemisah. 


Contoh dengan komputer: 


Wallaahul muwaffiq ilaa agwamith thoriiq, 
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 


Contoh dengan mesin ketik manual: 


"Wallaahul muwaffig ilaa agwamith thariig”, 
“Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh” 


b. Ditulis disebelah kanan bawah. 


11. Identitas Pengirim 

a. Unsur identitas pengirim terdiri dari: nama jabatan, tanda 
tangan, nama terang dan stempel. 

b. Penanggung jawab surat (yang bertanda tangan pada 
surat) adalah ketua dan sekretaris, dengan posisi ketua 
di sebelah kanan dan sekretaris di sebelah kiri. 

c. Nama jelas penanda tangan surat ditulis di bawah nama 
jabatan dan tanda tangan. 

d. Nama jelas penanda tangan tidak diketik dengan huruf 
kapital semua, tetapi hanya huruf awal suku kata, tanpa 
tanda kurung, tanda petik dan garis bawah. 

e. Dalam keadaan mendesak surat bisa ditandatangani 
oleh ketua atau sekretaris saja, yang penulisannya di 
sebelah kanan. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 31 


32 


12. Stempel 


a. 


b. 


Pembubuhan stempel di sebelah kiri dan mengena tanda 
tangan apabila yang menanda tangani surat hanya satu 
orang (ketua atau sekretaris saja). 

Pembubuhan stempel di tengah apabila surat 
ditandatangani dua orang (ketua dan sekretaris). 


13. Tembusan 


a. 
b. 


Tembusan dicantumkan apabila diperlukan. 


Kata tembusan ditulis dengan huruf kapital di awal kata 
dan diikuti tanda titik dua (:). 


. Nama pihak yang memperoleh tembusan adalah nama 


jabatan atau nama diri (bukan nama organisasi atau 
lembaga) dan penulisannya tanpa Yth atau Kepada di 
depannya. 


. Dalam tembusan tidak dituliskan kata arsip atau 


pertinggal. 


. Apabila yang diberi tembusan hanya satu orang maka 


penempatannya di bawah kata tembusan dan tidak diberi 
nomor. 


Contoh: Tembusan : Ketua Umum PB NU 


Apabila yang diberi tembusan lebih dari satu orang, maka 
penempatannya di bawah kata tembusan, diberi nomor 
urut dengan jenjang berdasarkan kedekatannya dengan 
pokok surat. 


Contoh : 
Tembusan : 


1. Kepala Dinas Koperasi dan PKM Propinsi Sumatera 
Selatan. 


2. Ketua PW Fatayat NU Sumatera Selatan. 
3. Ketua PC Fatayat NU se-Sumatera Selatan. 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


B. Arsip Surat 
(1) Arsip surat keluar dan surat masuk pada organisasi Fatayat 
NU mempunyai kode sebagai berikut: 


a. Arsip kode “A” digunakan untuk surat keluar intern 
Fatayat NU. 


b. Arsip kode “B” digunakan untuk surat keluar organisasi 
NU, Lembaga dan Banom NU. 


c. Arsip surat kode “C” digunakan untuk surat keluar selain 
intern Fatayat NU, organisasi NU, Lembaga NU dan 
Banom NU. 


d. Arsip kode “D” digunakan untuk Surat Keputusan (SK). 


C. Amplop 


(1) Pada amplop surat dicantumkan alamat lengkap organisasi 
seperti yang tercantum dalam kop surat. 


2) Alamat yang dituju ditulis di sebelah kanan amplop. 
3) Ukuran amplop 10,5 x 22 cm. 


( 
( 
(4) Amplop distempel apabila tidak menggunakan kop amplop. 
(5) Warna amplop putih. 

( 


6) Contoh amplop. (Lampiran 2) 
Pasal 8 
MACAM-MACAM SURAT ORGANISASI 
A. Surat Pernyataan 
(1) Surat pernyataan adalah surat yang dikeluarkan oleh Fatayat 


NU untuk menyatakan sesuatu hal yang berkaitan dengan 
organisasi. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 33 


(2) Cara penulisan 
a. Surat pernyataan ditulis di tengah. 
b. Nomor surat ditulis dibawah surat pernyataan. 
c. Isi singkat dan jelas. 
d. Tanggal pembuatan surat ditulis di sebelah kanan bawah. 


(3) Contoh surat pernyataan sebagaimana terlampir. (lampiran 
3) 


B. Surat Keputusan 


(1) Surat yang dikeluarkan oleh organisasi untuk menetapkan 
kebijakan tertentu, misalnya pengangkatan dan 
pemberhentian pengurus, pembentukan panitia, dan lain- 
lain. 

(2) Surat keputusan mempunyai dua bagian, yaitu: 

a. Konsideran, terdiri dari tiga bagian: 

(1) Menimbang, yaitu alasan-alasan mengapa surat itu 
dikeluarkan. 

(2) Mengingat, yaitu ketentuan-ketentuan atau peraturan 
peraturan dan dokumen tertentu yang memperkuat 
pembuatan SK tersebut. 

(3) Memperhatikan, yaitu ketentuan-ketentuan yang 
bersifat praktis operasional yang menjadi landasan 
tehnis pembuatan SK. 

Misal : Hasil rapat yang menjadi landasan tehnis 
pembuatan SK tersebut. 


b. Diktum 


1. Yang berbunyi MEMUTUSKAN Menetapkan (Isi 
ketetapan) 


2. SK tidak menggunakan kertas kop, hanya lambang 
Fatayat yang dibuat di tengah- tengah, di bawahnya 
ditulis SURAT KEPUTUSAN. 


34 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


3. Nomor surat ditulis di bawah surat keputusan. 


4. Nama kota dan tanggal pembuatan SK ditulis di 
sebelah kanan bawah. 


5. SK dilengkapi dengan salinan (tidak boleh ditulis 
tembusan, yang  alamatnya/tempatnya pada bagian 
kiri di sebelah bawah). 


6. Contoh Surat Keputusan sebagaimana terlampir. 
(Lampiran 4) 


C. Surat Mandat atau Surat Kuasa 


(1) Surat mandat atau surat kuasa yaitu surat tentang segala 
tugas yang diberikan kepada seseorang atau beberapa 
orang untuk bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan 
oleh organisasi baik ke luar maupun ke dalam. 


(2) Surat Mandat atau surat kuasa harus disebut dengan jelas 
nama dan jabatan yang diberi mandat atau kuasa dalam 
organisasi dan keperluannya. 


(3) Surat mandat atau surat kuasa harus ditanda tangani oleh 
yang memberi mandat dan yang diberi mandat. 


(4) Contoh Surat Mandat atau Surat Kuasa sebagaimana 
terlampir. (lampiran 5) 


D. Surat Tugas 


(1) Yaitu surat yang dikeluarkan oleh organisasi untuk memberi 
tugas kepada seseorang dalam kepentingan organisasi. 


(2) Contoh Surat Tugas sebagaimana terlampir. (lampiran 6) 


E. Surat Rekomendasi 


(1) Yaitu surat yang isinya pernyataan persetujuan. 
(2) Contoh Surat Rekomendasi sebagaimana terlampir. 
(lampiran 7) 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 35 


F. Surat Pengantar 


(1) Yaitu surat untuk mengantarkan dokumen atau sejenisnya. 


(2) Contoh Surat Pengantar sebagaimana terlampir. (Lampiran 
8) 


G. Surat Pemberitahuan 
(1) Yaitu surat untuk memberitahukan informasi organisasi atau 
kebijakan organisasi. 


(2) Contoh Surat Pemberitahuan sebagaimana terlampir. 
(Lampiran 9) 


H. Surat Undangan 
(1) Yaitu surat untuk mengundang atau mengharap kehadiran 
seseorang atau pihak tertentu dalam kegiatan organisasi. 


(2) Contoh Surat Pemberitahuan sebagaimana terlampir. 
(lampiran 10) 


I. Surat Penawaran Kerjasama 


(1) Surat untuk menawarkan kemungkinan kerjasama dengan 
pihak lain. 


(2) Contoh Surat Penawaran kerjasama sebagaimana terlampir. 
(Lampiran 11) 


J. Surat Permohonan 


(1) Surat untuk mengajukan permohonan kepada pihak lain. 


(2) Contoh Surat Permohonan sebagaimana terlampir. 
(Lampiran 12) 


36 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


K. Surat Ucapan Selamat 


(1) Surat untuk mengucapkan selamat kepada pihak lain. 
(2) Contoh surat ucapan selamat terlampir. (Lampiran 13) 


Pasal 9 
MACAM-MACAM LAPORAN 


A. Laporan Kegiatan 
(1) Memuat antara lain: pendahuluan, isi, analisis, penutup dan 
apendiks. (Lampiran) 
(2) Memuat legalisasi. 


(3) Pembuat legalisasi atau yang menandatangani laporan 
kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan kegiatan tersebut. 


(4) Contoh laporan kegiaran sebagaimana terlampir. (Lampiran 
14) 


B. Berita Acara 


(1) Menyatakan terjadinya sesuatu hal atau kegiatan, misalnya 
Berita Acara tentang Hasil Pemilihan Ketua, Hasil Sidang 
Formatur, Penyerahan Aset, dan sebagainya. 


(2) Memuat legalisasi. 


(3) Pembuat legalisasi atau yang menandatangani berita acara 
adalah orang yang bertanggungjawab terhadap isi pokok 
berita acara tersebut. 


(4) Contoh Berita Acara sebagaimana terlampir. (Lampiran 15) 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 37 


BAB III 


ALAT-ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI 


Pasal 10 
PAPAN NAMA ORGANISASI 


A. Bentuk dan Ukuran Papan Nama 


38 


(1) 


(2) 


Bentuk ukuran dan format papan nama Fatayat NU 
dilaksanakan sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 
1985. 


Bentuk : Empat persegi panjang 
Ukuran 

Pimpinan Pusat : 200 cm x 150 cm 
Pimpinan Wilayah : 180 cm x 135 cm 
Pimpinan Korda : 160 cm x 120 cm 
Pimpinan Cabang : 160 cm x 120 cm 
Pimpinan Anak Cabang : 140 cm x 105 cm 
Pimpinan Ranting : 120 cm x 90 cm 


Pimpinan Anak Ranting : 120 cm x 90 cm 
(Lihat Lampiran 16). 


Warna: Dasar hijau, Tulisan putih 

Isi: Bagian atas di tengah-tengah, lambang Fatayat NU di 
bawah lambang Fatayat, tertulis : Pimpinan Pusat/Pimpinan 
Wilayah/Pimpinan Cabang/Pimpinan Ancab/Pimpinan 
Ranting setempat (ditulis dengan huruf cetak latin). Mulai 
dari PW sampai PAR dilengkapi dengan nomor kode 
wilayah, seperti dijelaskan pada Bab III Pasal 10 dibawah, 
Alamat Kantor yang bersangkutan. 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


B. Pemasangan Papan Nama diatur sebagai berikut 


(1) Ditempatkan pada alamat organisasi. 


(2) Dapat menggunakan tiang yang dipancang, ditempelkan 
atau digantung pada tempat yang mudah dilihat. 


Pasal 11 
TATA ADMINISTRASI ORGANISASI 


(1) Tentang kode wilayah mempunyai kode wilayah dalam bentuk 
angka Romawi yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Fatayat 
NU. 

(2) Pemakaian nomor kode yang ditetapkan hanya berlaku untuk 
papan nama organisasi dan kartu tanda anggota Fatayat NU. 


(3) Nomer kode wilayah yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. 


1. Daerah Istimewa Aceh | 

2. | Sumatera Utara || 

3. | Sumatera Barat II 
4. Riau IV 
5; Bangka Belitung V 
6. | Jambi VI 
7. | Sumatera Selatan VII 
8. Lampung VIII 
9. Bengkulu IX 
10. | DKI Jakarta X 
11. | Jawa Barat XI 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 39 


40 


12. | Banten XII 
13. | Jawa Tengah XIII 
14. | Daerah Istimewa Yogyakarta XIV 
15. | Jawa Timur XV 
16. | Kalimantan Barat XVI 
17. | Kalimantan Selatan XVII 
18. | Kalimantan Tengah XVIII 
19. | Kalimantan Timur XIX 
20. | Sulawesi Selatan XX 
21. | Sulawesi Tenggara XXI 
22. | Sulawesi Tengah XXI 
23. | Gorontalo XXIII 
24. | Sulawesi Utara XXIV 
25. | Bali XXV 
26. | Nusa Tenggara Barat XXVI 
27. | Nusa Tenggara Timur XXVII 
28. | Maluku XXVIII 
29. | Maluku Utara XXIX 
30. | Papua XXX 
31. | Kepulauan Riau XXXI 
32. | Sulawesi Barat XXXII 
33. | Papua Barat XXXIII 
34. | Kalimantan Utara XXXIV 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


35. | PCI Mesir XXXV 
36. | PCI Malaysia XXXVI 
37. | PCI Hongkong XX XVII 
38. | PCI Taiwan XXXVIII 


(4) Contoh Pemakaian untuk Provinsi: 
a. Untuk papan nama organisasi : 
1. Jambi : No. VI/PWF/NU 
2. Maluku : No. XXVII/PWF/NU 
b. Untuk kartu tanda anggota: 
1. Jawa Tengah : No. 130103201700001 
2. DI Yogyakarta : No. 140101201700001 


Pemakaian dapat juga dilakukan oleh Cabang yang 
disesuaikan dengan Wilayah dimana Cabang berada. 


(5) Contoh Pemakaian untuk Cabang: 
a. Untuk papan nama organisasi: 


1. Alabio (cabang pada wilayah Kalimantan Selatan), No. 
XVII/PCF/NU 


2. Jakarta Selatan (cabang pada wilayah DKI Jakarta), No. 
X/PCF/NU 


b. Untuk Kartu Tanda Anggota: 


1. Ujung Pandang (cabang pada wilayah Sulawesi Selatan), 
No. 200104201700007 


2. Padang Panjang (cabang pada wilayah Sumatera Barat), 
No. 030211201700009 


(Keterangan penomoran KTA lihat hal 44). 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 41 


Pasal 12 
CAP/STEMPEL ORGANISASI 


Stempel Fatayat NU adalah: 
(1) Berbentuk bulat dengan garis tengah 3,5 cm. 


(2) Pada tepi lingkaran bagian atas bertuliskan ”FATAYAT 
NAHDLATUL ULAMA”. 


(3) Pada bagian tengah lingkaran bergambar lambang Fatayat NU. 


(4) Pada tepi lingkaran bagian bawah bertuliskan tingkatan 
Pimpinan Fatayat NU (PP/PW/PC/PCI/PAC/PR/PAR) dan nama 
daerah setempat. 


(5) Di antara tulisan pada point “b” dan “d” terdapat “ * “sebagai 
penyekat. 


(6) Tinta Stempel berwarna ungu. 
(7) Contoh stempel sebagaimana terlampir. (Lampiran 17) 


Pasal 13 
BENDERA ORGANISASI 


(1) Bendera Organisasi Fatayat NU berbentuk Segi empat panjang, 
dengan ukuran 115 x 90 cm(Pataka) dan 60 x 30. 

(2) Warna : Dasar hijau, tulisan dan gambar putih. 

(3) Isi : Di tengah bendera terdapat gambar Lambang Fatayat NU 
dan di bawah lambang bertuliskan “FATAYAT NU”. 

(4) Apabila diperlukan maka dapat memiliki bendera yang terbuat 
dari bahan beludru dan lukisan dari bordir dan dihiasi rumbai- 
rumbai. 

(5) Penggunaan bendera organisasi dipasang pada salah satu 
ruangan kantor yang berdampingan dengan bendera merah 
putih pada tiang yang tingginya sama, atau digunakan pada 


42 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


acara-acara resmi organisasi, bendera organisasi terletak di 
sebelah kiri, sedangkan bendera merah putih di sebelah kanan. 


(6) Untuk lebih jelas lihat Lampiran 18. 


Pasal 14 
SEBUTAN 


(1) Sebutan resmi yang berlaku di lingkungan Fatayat NU adalah 
“Sahabat”. 


(2) Sebutan ini berlaku dalam surat menyurat, rapat, sidang dan 
sebagainya. 


Pasal 15 
BADGE 


(1) Badge berbentuk persegi empat. 
(2) Ukuran 4 x 6 cm. 


(3) Warna lambang Fatayat NU hijau tua gambar putih, tulisan 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA dasar putih tulisan hijau 
melingkar di atas lambang dan garis luar warna hijau. 


(4) Untuk lebih jelas lihat Lampiran 19. 


Pasal 16 
VANDEL / PLAKAT 


(1) Vandel/Plakat dibuat sebagai tanda kenang-kenangan dari 
organisasi dalam rangka kegiatan organisasi baik untuk intern 
maupun untuk ekstern organisasi. 


(2) Untuk lebih jelas lihat Lampiran 20. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 43 


Pasal 17 
SERAGAM 


(1) Seragam resmi Fatayat NU adalah stelan blazer warna hijau 
(atas dan bawah), kerudung putih dan dilengkapi atribut yang 
terdiri dari Badge Fatayat NU di dada sebelah kiri, sepatu warna 
hitam tertutup. Contoh sebagaimana pada lampiran 21. 


(2) Untuk keseragaman warna seragam blazer maka pengadaan 
bahannya oleh PP Fatayat NU. 


Pasal 18 
KARTU TANDA ANGGOTA 


(1) Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang. 


(2) Pimpinan Cabang melaporkan data keanggotaannya kepada 
Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat. 


(3) Anggota dapat memperoleh Kartu Tanda Anggota dengan 
mendaftarkan diri pada Anak Cabang Fatayat NU dan 
mengirimkan data kepada Pimpinan Cabang Fatayat NU. 


Bentuk : Sesuai dengan hasil musyawarah pimpinan. 


Warna : Dasar hijau tua, tulisan dan gambar putih, tulisan 
Fatayat NU lurus, tulisan Nahdatul "Ulama dengan 
tulisan arab. 


(4) Kartu tanda anggota berwarna hijau muda gradasi, berukuran 
seperti Kartu Tanda Penduduk dengan ukuran 8,5 cm x 55 cm. 


(5) Penomoran KTA : 
a. Nomor Wilayah (2 digit) 
b. Nomor Cabang (2 digit) 
c. Nomor PAC (2 digit) 
d. Tahun dikeluarkan (4 Digit) 


44 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


e. Nomor Anggota (5 digit) 


Contoh : 

Nama : Siti Maemunah MPd 

PW : Jawa Tengah (13 

PC : Kota Semarang (01) 

PAC : Ngaliyan (03) 

Tahun dikeluarkan : 2017 

Nomor Anggota : 00009 130103201700009. 


(6) Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran 22. 


Pasal 19 
INVENTARISASI ORGANISASI 


Inventarisasi kader, peta organisasi, statistik, grafik kegiatan dan 
lain-lain diinventarisir mulai dari Pimpinan Pusat sampai pada 
Pimpinan Anak Ranting. 


Pasal 20 
BUKU PERLENGKAPAN ORGANISASI 


A. Buku Ekspedisi 


(1) Yang dimaksud buku ekspedisi organisasi ialah tanda terima 
kiriman dari organisasi, baik surat menyurat maupun alat 
perlengkapan organisasi Fatayat NU yang dikirim melalui 
anggota organisasi maupun utusan organisasi. 


(2) Buku ini berlaku sebagai tanda bukti bahwa kiriman-kiriman 
organisasi benar- benar telah dikirim/diterima oleh yang 
bersangkutan. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 45 


(3) Kolom buku ekspedisi adalah : No, No. Surat, tanggal surat, 
isi surat, alamat yang dituju, tanggal penerimaan, nama dan 
tanda tangan penerima (lihat Lampiran 23.1). 


B. Buku Agenda 
(1) Setiap organisasi Fatayat NU mulai dari PP Fatayat NU 
sampai PAR harus mempunyai 2 (dua) buku agenda, yaitu: 
a. Buku agenda untuk surat keluar 
b. Buku agenda untuk surat masuk 
(2) Kolom buku surat keluar terdiri dari: 
. Nomor Urut 
. Nomor Surat 
. Tanggal Surat 
. Alamat yang menerima/ditujukan kepada 
. Lampiran Surat 
Isi Pokok surat/hal surat 


(Gi; ah 0A 00 CX 


. Catatan/Keterangan untuk sekretariatan 
(3) Contoh buku agenda dapat dilihat di lampiran 23.2 


C. Registrasi/Daftar Anggota 


(1) Daftar anggota harus oleh semua jajaran organisasi mulai 
dari Pimpinan Pusat sampai Pimpinan Anak Ranting sesuai 
dengan jumlah anggota yang ada di daerah masing-masing. 


(2) Daftar regristrasi anggota memuat beberapa kolom, yaitu: 
. Nomor Urut 
. Nomor Urut Pimpinan Pusat 
. Nomor Urut Cabang 
. Umur 
. Pendidikan 
Alamat tempat tinggal 


AA OD A O O 0 


46 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


g. Keterangan. 


(3) Contoh Registrasi Daftar Anggota bisa dilihat dalam lampiran 
24.1 


(4) Contoh Formulir pendaftaran Anggota Baru dapat dilihat 
pada lampiran 24.2 


D. Notulen Rapat/Pertemuan 


(1) Notulen bukan surat, tetapi suatu catatan singkat tentang 
pembicaraan- pembicaraan, ceramah-ceramah, uraian 
uraian rapat, diskusi dan sebagainya, yang bertujuan untuk 
mengingatkan suatu keputusan atau kesepakatan dalam 
menentukan tindakan selanjutnya. 


(2) Isi notulen yang penting adalah : 
a. Nama/macam pertemuan. 

. Tempat Pelaksanaan. 
. Pelaksana kegiatan. 
. Waktu pelaksanaan (mulai dan berakhir kegiatan). 
. Jumlah yang hadir dalam pertemuan. 

Nama jabatan yang memimpin. 
. Nama dan jabatan yang membuat notulen. 


TO 90 20 O 


. Isi pembicaraan/ringkasan. 
i. Kesimpulan pembicaraan. 
j. Keputusan yang diambil. 
(3) Untuk lebih jelas lihat Lampiran 25. 


E. Daftar Inventaris 


(1) Setiap jajaran organisasi mulai dari Pimpinan Pusat sampai 
Pimpinan Anak Ranting harus memiliki buku daftar inventaris 
guna mencatat barang-barang/alat-alat yang menjadi milik 
organisasi. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 47 


(2) Daftar Inventaris memuat beberapa kolom yaitu: 
a. Nomor urut 

. Nama barang atau nama alat 

. Jumlah barang 

. Asal barang 


0 a Oo Ga 


. Kondisi saat ini 
f. Keterangan 
(3) Contoh Data Inventaris dapat dilihat di lampiran 26. 


F. Buku Keuangan 
(1) Buku Keuangan digunakan untuk mencatat penggunaan/ 
penerimaan dana/uang organisasi. 


(2) Pembukaan keuangan dilakukan terus menerus, dan dibuat 
dalam bentuk laporan bulanan/tahunan. 


a. Buku Kas Umum 
b. Buku Bantu Bank 
c. Daftar Rincian Uang Masuk 
d. Daftar Rincian Uang Keluar 
e. Laporan Keuangan Bulanan 
(3) Contoh buku keuangan dapat dilihat di lampiran 27. 


G. Buku Tamu 
(1) Buku tamu dipersiapkan untuk mencatat para tamu yang 
mendatangi organisasi. 


(2) No. Hari/Tanggal, nama, alamat, jabatan, keperluan, pesan, 
kesan, tanda tangan. 


(3) Untuk lebih jelas lihat Lampiran 28. 


18 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


H. Buku Laporan Kegiatan 


(1) Buku Laporan Kegiatan digunakan untuk mencatat pengurus/ 
anggota yang menhadiri pertemuan yang dilaksanakan oleh 
organisasi. 

(2) Kolom ditambah tempat pelaksanaan dan keterangan. 

(3) Untuk lebih jelas lihat Lampiran 29. 


l. Buku Data Kepengurusan 


(1) No., Nama, Alamat, Jabatan, Masa Khidmat, SK, Keterangan. 
(2) Untuk lebih jelas lihat Lampiran 30. 


J. Buku Daftar Hadir Piket 


(1) Buku Daftar Hadir Piket dibuat untuk mencatat pengurus 
yang bertugas dan yang bertanggung jawab melaksanakan 
aktivitas organisasi pada waktu yang telah ditentukan. 


(2) Buku ini memuat hal-hal sebagai berikut : 
a. Nama piket. 
b. Tanggal dan hari piket. 

(3) Keterangan dan kegiatan yang dilakukan. 


K. Buku Daftar Hadir Rapat : 


(1) Buku daftar hadir rapat disediakan untuk mencatat Pengurus/ 
anggota yang menghadiri pertemuan yang dilaksanakan 
oleh organisasi. 


(2) Buku ini berisi hal- hal sebagai berikut: 

a. Nama Kegiatan 

b. Tanggal Kegiatan 

c. Tempat pelaksanaan 

d. Keterangan peserta yang hadir Contoh : Undangan Rapat 
(3) Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 32. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 19 


Pasal 21 
PELANTIKAN PIMPINAN 


(1) Pelantikan Pimpinan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi 
Fatayat NU yang berwenang sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Organisasi. 

(2) Prosesi pelantikan pimpinan, sebagai berikut : 

a. Pembacaan Surat Keputusan. 
b. Pembacaan “ikrar pelantikan”. 
(3) Bunyi ikrar yang diucapkan seperti yang tertera/tertulis. 


Pasal 22 
NASKAH IKRAR 


Tulisan Syahadatain dengan lafadz arab. 
Rodliitu billaahi Robbaa, Ilaa Aakhirihi 


Dalam menerima jabatan Pimpinan Fatayat NU saya menyatakan 
ikrar sebagai berikut: Saya akan menjunjung tinggi amanat 
organisasi dengan penuh rasa ikhlas dan bertanggung jawab, 
saya menunaikan kewajiban guna terwujudnya cita-cita Fatayat NU 
dengan berpegang teguh kepada Peraturan Dasar dan Peraturan 
Rumah Tangga Organisasi. Laa Haula Wa Laa Quwwata Ilaa 
Billaahil 'Aliyyil 'Adziim. (Naskah ikrar pelantikan secara utuh bisa 
dilihat di lampiran 33). 


Pasal 23 
TAMBAHAN 


(1) Pimpinan Pusat akan memberikan tuntunan kepada seluruh 
jajaran organisasi Fatayat NU tentang : 


50 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


a. Pedoman Penyelenggaraan Organisasi dan Administrasi. 
b. Pedoman penggunaan PPOA tersebut. 


BAB IV 


PEDOMAN PENGKADERAN 


Pasal 24 
MAKSUD DAN TUJUAN 


Maksud 
Yang dimaksud Petunjuk Pelaksanaan Pengkaderan Fatayat 
NU adalah aturan yang menjadi pedoman untuk merencanakan, 
mengorganisir, dan melaksanakan seluruh proses pelaksanaan 
kaderisasi yang sistematis, terukur, masif, dan berkualitas. 


Pasal 25 
Tujuan 


Petunjuk Pelaksanaan Pengkaderan Fatayat NU sebagaimana 
pada pasal 24 bertujuan untuk: 
(1)Menyajikan aturan pelaksanaan pengkaderan di semua 
tingkat kepengurusan: 

(2)Melakukan standarisasi pelaksanaan pengkaderan di 
semua tingkat kepengurusan, 

(3) Menjamin kualitas pelaksanaan segala bentuk kegiatan 
pengkaderan secara efektif dan efisien di semua tingkat 
kepengurusan. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 51 


Pasal 26 
RUANG LINGKUP 


(1)Ruang lingkup pengkaderan merupakan keseluruhan 
proses pengkaderan yang harus dilaksanakan untuk 
mencapai sebuah kesempurnaan pengkaderan. 

(2) Ruang lingkup pengkaderan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 

a. Rekrutmen 


Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan 
mengajak calon anggota untuk menjadi anggota organisasi. 
Rekrutmen dapat dilakukan melalui kegiatan formal atau 
non-formal. 


b. Pendidikan dan Pelatihan 


Pendidikan dan pelatihan adalah proses mendidik dan melatih 
kader dengan tahapan pendidikan dan pelatihan kader formal 
dan non-formal agar terbentuk kader berkualitas. 

c. Pengembangan 
Pengembangan adalah proses yang dilakukan melalui 
kegiatan formal, non-formal atau in-formal yang didesain 
untuk mengembangkan potensi, kapasitas, dan keahlian 
kader. 

d. Distribusi kader 
Distribusi kader adalah proses penugasan dan aktualisasi 
potensi, kapasitas, dan militansi kader sebagai bentuk 
dedikasinya secara nyata, baik dalam ranah internal maupun 
eksternal organisasi. 


52 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Pasal 27 
FALSAFAH DAN PARADIGMA PENGKADERAN 


Falsafah Pengkaderan 


Falsafah Pengkaderan merupakan konsep dasar yang 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengkaderan Fatayat 
NU, berpijak pada Aqidah Ahlussunnah Waljamaah An- Nahdliyah, 

dan Citra Diri Organisasi. 


Pasal 28 
Paradigma Pengkaderan 


(1) Paradigma pengkaderan adalah niai-nilai yang dijadikan 
landasan atau kerangka berpikir dalam mewujudkan kader 
Fatayat NU yang berakhlaqul karimah, kritis, dinamis, inovatif, 
kreatif, dan profesional , serta mampu menghadapi perubahan 
sosial di masyarakat. 


(2) Nilai-nilai yang dimaksud dalam ayat 1 adalah : 
a. Spiritualitas, 

. Intelektualitas: 

Integritas: 

. Profesionalitas: 

. Militansi; 


4000 TU 


Loyalitas. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 53 


1. 


54 


Pasal 29 
KLASIFIKASI DAN JENIS PENGKADERAN 


Klasifikasi pengkaderan Fatayat NU terdiri dari: 

Pengkaderan Berjenjang 

Pengkaderan berjenjang merupakan proses pendidikan dan 
pelatihan dengan syarat tertentu yang mengikat dan bersifat 
continue (terus-menerus). 

Pengkaderan Profesi (keahlian) 

Pengkaderan profesi (keahlian) merupakan proses pendidikan 
dan pelatihan yang dibutuhkan dan berdasarkan pada 
peningkatan kompetensi keahlian kader di bidang masing- 
masing. 


Pasal 30 


Jenis pengkaderan Fatayat NU terdiri dari: 


. Pengkaderan Formal 


Pengkaderan formal adalah pengkaderan berjenjang yang 
bersifat tertutup, sistematis, terstruktur, dan terukur dengan 
mengikuti syarat-syarat yang ditentukan. Adapun jenjang pada 
kaderisasi formal yaitu: 


a. LKD (Latihan Kader Dasar); 

b. LKL (Latihan Kader Lanjutan); 

c. PKN (Pelatihan Kepemimpinan Nasional). 
Pengkaderan Non-Formal 


Pengkaderan non-formal adalah pengkaderan profesi yang 
dapat dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terukur. 


Adapun contoh pengkaderan non-formal profesi yaitu: 
a. Pelatihan Da'iyah 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


b. Madrasah Ekonomi 

c. Pelatihan Online Shop/Marketing Online 
d. Workshop Literasi Digital, 

e. Coaching Fasilitator. 


Pasal 31 
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGKADERAN 


(1) Tahapan pelaksanaan pengkaderan merupakan tata cara yang 
harus dipersiapkan dan dilakukan dalam pengkaderan formal 
dan non formal. 


(2) Tahapan pelaksanaan pengkaderan yang dimaksud pada ayat 

(1) di antaranya: 

a. Tahap Pra Pengkaderan merupakan hal-hal yang harus 
dipersiapkan dalam pelaksanaan pengkaderan meliputi 
rekrutmen dan persiapan teknis lainnya sebagaimana yang 
tertera dalam modul pengkaderan Fatayat NU. 

b. Tahap Proses Pengkaderan merupakan tahapan inti dalam 
pelaksanaan pengkaderan yang meliputi pendidikan dan 
pelatihan. 

c. Tahap Pasca Pengkaderan merupakan tahapan evaluasi 
dan tindak lanjut pelaksanaan pengkaderan, termasuk 
pendampingan, pengembangan, dan distribusi kader. 


Pasal 32 
PELAKSANA PENGKADERAN 


(1) Pelaksana Pengkaderan adalah struktur di setiap jenjang 
kepengurusan yang harus melaksanakan seluruh proses 


pengkaderan sesuai tugas dan wewenangnya. Adapun 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 55 


pelaksanaan pengkaderan formal dan non-formal di bawah 
koordinasi Bidang Pengembangan Organisasi dan Pengkaderan 
atau Bidang terkait. 


(2) Tugas Bidang Organisai dan Pengkaderan di antaranya: 
a. Memetakan potensi kader di tingkatan masing-masing, 


b. Merumuskan strategi pelaksanaan pengkaderan 
berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengkaderan dan Modul 
Pengkaderan; 

c. Melaksanakan seluruh proses pengkaderan di tingkatan 
masing-masing; 

d. Melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi 
pelaksanaan pengkaderan di tingkatan masing-masing; 


e. Melakukan koordinasi pengkaderan dengan struktur 
kepengurusan di atas dan di bawahnya secara intens dan 
continue; 


(3) Wewenang Bidang Pengembangan Organisasi dan 
Pengkaderan, di antaranya: 


a. Mengesahkan atau membatalkan proses pengkaderan 
apabila tidak sesuai dengan aturan pengkaderan. 


b. Menentukan kebijakan pengkaderan sesuai dengan bidang 
dan tingkat kepengurusannya. 


(4) Pelaksana proses pengkaderan adalah: 
a. Pengkaderan Formal 
1) LKD dilaksanakan oleh seluruh tingkatan kepengurusan 
2) LKL dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang, Pimpinan 
Wilayah dan Pimpinan Pusat 
3) PKN dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat 
b. Pengkaderan Non-Formal 


Pengkaderan non-formal dapat dilaksanakan oleh semua 
bidang di setiap tingkat kepengurusan sesuai dengan 
kebutuhannya dan tetap berkoordinasi dengan pimpinan 
kepengurusan satu tingkat di atasnya. 


56 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Pasal 33 
TIM PENGKADERAN 


Tim Pengkaderan merupakan pengurus dan/atau kader Fatayat 
NU yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengkaderan sesuai 
dengan kompetensi di bawah tanggungjawab Ketua Bidang 
terkait. Setiap tingkat Kepengurusan diwajibkan membentuk Tim 
Pengkaderan, antara lain: 


a. Tim Pengkaderan Nasional untuk PP 
b. Tim Pengkaderan Wilayah untuk PW 
c. Tim Pengkaderan Cabang untuk PC 
d. Tim Pengkaderan Anak Cabang untuk PAC 


Pasal 34 
SYARAT PELAKSANAAN PENGKADERAN 


(1) Pelaksanaan pengkaderan di seluruh tingkatan harus dihadiri 
dan difasilitatori oleh kepengurusan diatasnya 


(2) Peserta dinyatakan lulus apabila mengikuti seluruh materi 
pengkaderan 


(3) Pelaksanaan pengkaderan harus merujuk pada Modul 
Pengkaderan Fatayat NU 


Pasal 35 
SERTIFIKASI KADERISASI 


(1) Sertifikasi (sertifikat) pengkaderan adalah sebuah legitimasi 
atau bukti pengesahan secara tertulis kepada setiap anggota/ 
kader yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus dalam 
mengikuti seluruh proses pengkaderan tersebut. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 57 


(2) Sertifikat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan 
oleh kepengurusan tingkat di atasnya. 


Pasal 36 
PENUTUP 


(1) Hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan 
kemudian. 


(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 
waktu yang tidak ditentukan. 


Ditetapkan : Palangkaraya 
Tanggal : 6 Mei 2017 


RAKERNAS FATAYAT NU 
PIMPINAN SIDANG 


Ketua, Sekretaris, 


Hj. Nur Nadlifah, MM. Khizanaturrohmah, M.Si. 


58 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


N 
TS 
NN 


3 
wan 


A) 


FATAYAT NU 


AMPIRA 


LAMPIRAN 


Lampiran 1.1. KOP SURAT BIASA 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jln. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


BILA MEMAKAI KOMPUTER/CETAK 


Keterangan : 


1. Kertas Surat harus mempunyai kepala surat (Kop) 
2. Lambang Fatayat NU terletak di sebelah kiri atas dengan diameter 2 cm 


3. Tulisan dan lambang berwarna putih di atas dasar hijau 
4. Dilengkapi alamat kantor, telephone, dll 
5. Tidak menggunakan kata Sekretariat 


60 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


PIMPINAN WILAYAH 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
SULAWESI TENGGARA 


BILA MEMAKAI KOMPUTER/CETAK 


Keterangan : 


1. Kertas Surat harus mempunyai kepala surat (Kop) 
2. Lambang Fatayat NU terletak di sebelah kiri atas dengan diameter 2 cm 


3. Tulisan dan lambang berwarna putih di atas dasar hijau 
4. Dilengkapi alamat kantor, telephone, dll 
5. Tidak menggunakan kata Sekretariat 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


61 


PIMPINAN WILAYAH 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
MANOKWARI 


BILA MEMAKAI KOMPUTER/CETAK 


Keterangan : 


1. Kertas Surat harus mempunyai kepala surat (Kop) 
2. Lambang Fatayat NU terletak di sebelah kiri atas dengan diameter 2 cm 


3. Tulisan dan lambang berwarna putih di atas dasar hijau 
4. Dilengkapi alamat kantor, telephone, dll 
5. Tidak menggunakan kata Sekretariat 


62 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


PIMPINAN WILAYAH 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
NGALIYAN KOTA SEMARANG 


BILA MEMAKAI KOMPUTER/CETAK 


Keterangan : 


1. Kertas Surat harus mempunyai kepala surat (Kop) 
2. Lambang Fatayat NU terletak di sebelah kiri atas dengan diameter 2 cm 


3. Tulisan dan lambang berwarna putih di atas dasar hijau 
4. Dilengkapi alamat kantor, telephone, dll 
5. Tidak menggunakan kata Sekretariat 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


63 


PIMPINAN WILAYAH 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
RE JENGGOT san 


Jl. Manunggal 337 Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan 


BILA MEMAKAI KOMPUTER/CETAK 


Keterangan : 


1. Kertas Surat harus mempunyai kepala surat (Kop) 
2. Lambang Fatayat NU terletak di sebelah kiri atas dengan diameter 2 cm 


3. Tulisan dan lambang berwarna putih di atas dasar hijau 
4. Dilengkapi alamat kantor, telephone, dll 
5. Tidak menggunakan kata Sekretariat 


64 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jin. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


BILA MEMAKAI KETIK MANUAL 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


65 


Lampiran 1.2. KOP SK 


66 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 2 
CONTOH AMPLOP YANG MENGGUNAKAN KOP 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jin. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


Yth. Sahabat Musyarofah 
Perum Forest Park 
Beringin Ngaliyan 
Semarang 


CONTOH AMPLOP YANG TIDAK MENGGUNAKAN KOP 


Yth. Ketua 

PC Fatayat NU Sidoarjo 
Jalan K.H. Mukmin 64 
Sidoarjo 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


67 


Lampiran 3 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jln. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


SURAT PERNYATAAN 
Nomor : 11/C/PPFNU/SP/X/2016 


KESEDIAAN MENJADI PESERTA PADA KONGRES XIV KNPI 
2016 


Menimbang : 1. Bahwa PP Fatayat NU adalah salah satu 
organisasi perempuan yang mempunyai 
struktur organisasi sampai ke kelurahan di 
seluruh Indonesia. Dengan jumlah anggota 
kurang lebih ................. orang. Sehingga 
layak diperhitungkan keberadaannya. 


2. Dengan terakomodasinya PP Fatayat NU 
pada kepengurusan harian DPP KNPI 
periode 2015-2020 PP Fatayat NU perlu 
membuat pernyataan dan sikap. 


Memperhatikan : 1. Hasil keputusan Rapat Harian DPP KNIP 
tahun ............ 
2. Hasil keputusan Rapat Pleno PP Fatayat 
NU pada tanggal ............ 
3. Dalam rangka untuk ikut serta dalam 
mensukseskan Kongres XIV KNPI 


68 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


MEMUTUSKAN 


Bahwa Pimpinan Pusat Fatayat NU bersedia untuk menjadi 
peserta dalam Kongres XIV KNPI tahun 2016 


24 Dzulqo'dah 1437 H 
22 Oktober 2016 M 


Ketua Umum Sekretaris Umum 


Anggia Ermarini, M.KM. Hj.Margaret A.Maimunah, S.S. M.SI. 


Tembusan: 

1. Ketua PBNU 

2. Ketua PP GP Ansor 
3. Ketua PP IPPNU 

4. Ketua PP IPNU 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 69 


Lampiran 4 


SURAT KEPUTUSAN 
PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
Nomor: 49/A/PPFNU/SK!/I/2017 


Tentang : 
SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN WILAYAH FATAYAT NU 
PROVINSI JAWA TENGAH MASA KHIDMAT 2017-2022 


PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan 
kegiatan organisasi secara 
berkesinambungan perlu disusun 
kelengkapan Pengurus Pimpinan Wilayah 
Fatayat NU Provinsi Jawa Tengah yang 
bertanggung jawab dalam mewujudkan 
upaya tersebut, 


b. bahwa nama-nama yang diajukan 
sepanjang informasi yang kami 
peroleh dipandang memenuhi syarat dan 
mampu untuk menjadi Pengurus Pimpinan 
Wilayah Fatayat NU Provinsi Jawa Tengah, 


c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan 
pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu 
adanya Keputusan Pimpinan Pusat 
Fatayat NU tentang penetapan Susunan 


70 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Mengingat 


Memperhatikan 


Menetapkan 


Kesatu 


: 1 


Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat NU 
Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 
2017-2022. 


. Peraturan Dasar Fatayat Nahdlatul 


Ulama, Bab VIII pasal 8; 


. Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU Bab 


Il pasal 10, pasal 13 dan pasal 14, Bab 
IV pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, 
pasal 30, pasal 31, Bab VII pasal 39, pasal 
40, pasal 41, pasal 42. 


.Surat Rekomendasi Pengurus Wilayah 


Fatayat NU Provinsi Jawa Tengah 
No.010/A/PWFNU.jtg/XII/2016 tertanggal 
19 Desember 2016 


Perihal : Rekomendasi Susunan Pengurus 
Pimpinan Wilayah Fatayat NU Provinsi 
Jawa Tengah: 


.Hasil Konferensi Wilayah Pimpinan 


Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi 
Jawa Tengah pada tanggal 5-6 November 
2016. Rapat Tim Formatur dan Hasil 
Rapat Pengurus Harian pada tanggal 
8 Dessember 2016. Pimpinan Wilayah 
Fatayat NU Provinsi Jawa Tengah. 


MEMUTUSKAN 


: Mengangkat nama-nama yang tercantum 


pada lampiran keputusan ini sebagai 
Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat NU 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 71 


Kedua 


Ketiga 


Keempat 


Ketua Umum 


Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2017- 
2022 


: Nama-nama yang bersangkutan berhak 


atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan 
dalam peraturan organisasi Fatayat NU 
sesuai dengan jabatannya, 


: Apabila dikemudia hari terdapat kekeliruan, 


maka akan diperbaiki seperlunya. 


: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 


ditetapkan sampai dengan berakhirnya 
masa jabatan Pengurus Pimpinan Wilayah 
Fatayat NU Provinsi Jawa Tengah masa 
khidmat 2017-2022: 


Ditetapkan di : Jakarta 
Padatanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1438 H 
10 Januari 2017 M 


Sekretaris Umum 


Anggia Ermarini, M.KM. Hj.Margaret A.Maimunah, S.S. M.SI. 


Salinan: 


1. Ketua PBNU 


2. Ketua Umum Fatayat NU Prov. Jawa Tengah 
3. Ketua PWNU Prov. Jawa Tengah 


4. Arsip 


72 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 5 


SURAT KEPUTUSAN 
PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
Nomor: 49/A/PPFNU/SK/I/2017 


Tentang : 


SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN WILAYAH FATAYAT NU 
PROVINSI JAWA TENGAH MASA KHIDMAT 2017-2022 


Penasehat : PW NU Jawa Tengah 

Pembina å EEE aman aan Maan Kn amen nana 
2 

Dewan Kehormatan : 1... 
2 


PENGURUS HARIAN : 


Ketua Umum EEE NE NE aan ANA ANN aan 
Ketua I EE aan Aoi ana aan 
Ketua II EE EN EEE NE 
Ketua III D mereka YG Te GE Ken Rame Aeneiden 
Ketua IV EM DAN AN 
Sekretaris Umum E jane ka eg An Ga ei Kia are A D sjenanse NAN ES 
Sekretaris | TE EN ae ea ag IE 
Sekretaris || 

Sekretaris III EE Mon a cabean uan 
Sekretaris IV Ba ak aana a a aaa aa ana n ana anu naa na aaa 
Bendahara Umum E nga a Ga a a ga na aaa AAA a aa MAN NAN ak Em ab 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 13 


Bendahara I EE NE ME 
Bendahara II Naa E ea de E 


BIDANG-BIDANG 
Bidang Pengembangan Organisasi, Pendidikan 
Pengkaderan 


Koordinator ER ee Ve Ta 
Wakil Koordinator EE VEE EEE a a anaa a a aa er be Se 
Anggota 2 ena ab Ng ATE 


Bidang Hukum, Politik dan Advokasi 


Koordinator in nan naa 
Wakil Koordinator Ae ea NN en en AN 
Anggota EEE EE aa Mean dan Ran name sen ae BR Kanan 


Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup 


Koordinator PE EE EE EE ee 
Wakil Koordinator NE RO a been EN NA 
Anggota E PN a a EE 


Bidang Sosial, Seni dan Budaya 


Koordinator EEE EN EA TA E EE A NG Menma 
Wakil Koordinator EE EE a Dena a Na GN wa aa a 
Anggota 1 hana akn hn asn 


dan 


74 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Bidang Ekonomi 


Koordinator Ann de seres E 
Wakil Koordinator EN EE a Ba La 
Anggota EEE a aa adah aa E aan A 


Bidang Dakwah 


Koordinator ERE EN EE 
Wakil Koordinator KETAN AKING EE EA st 
Anggota EE an RN Na A 


Bidang Penelitian dan Pengembangan 


Koordinator an pa ana aa 
Wakil Koordinator EE MNA 
Anggota ET aa 


Ditetapkan di : Jakarta 
Padatanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1438 H 
10 Januari 2017 M 


Ketua Umum Sekretaris Umum 


Anggia Ermarini, M.KM. Hj.Margaret A.Maimunah, S.S. M.SI. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 75 


Lampiran 6 


SURAT KEPUTUSAN 


KETUA UMUM PIMPINAN FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Nomor: 01/A/PPFNU/SK/IX/2015 


Tentang 


SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN PUSAT 


Menimbang 


16 


FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


MASA KHIDMAT 2015-2020 


KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


: a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan 


organisasi secara berkesinambungan perlu 
disusun kelengkapan pengurus Pimpinan 
Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama yang 
bertanggungjawab dalam mewujudkan upaya 
tersebut. 


. bahwa nama-nama yang tercantum dalam 


lampiran keputusan ini dianggap mampu 
dan telah dipilih sesuai dengan peraturan 
Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Pusat pada 
kongres XV Fatayat NU; 


. bahwa sesungguhnya dengan pertimbangan 


pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu 
adanya Keputusan Pimpinan Pusat Fatayat 
Nahdlatul Ulama tentang penetapan Susunan 
Pengurus Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul 
Ulama Masa Khidmat 2015-2020, 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Mengingat 


Memperhatikan : 


Menetapkan 


Kesatu 


Kedua 


: 1. Peraturan Dasar Fatayat Nahdlatul Ulama, 


Bab IX pasal 9; 


2. Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul 
Ulama Bab III pasal 11 dan 12 


3. Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Pusat 
Fatayat Nahdlatul Ulama pada Kongres XV 
Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2015. 


1. Keputusan Sidang Pleno Pemilihan Ketua 
Umum dan Tim Formatur Kongres XV Fatayat 
Nahdlatul Ulama nomor: 08/K-XVFNU/SK/ 
IX/2015, pada tanggal 5-8 Dzulhijjah 1436 H 
1 19-22 September 2015 M. 


2. Berita Acara Sidang 1 Tim Formatur Kongres 
XIV Fatayat Nahdlatul Ulama pada tanggal 
25-26 Dzulhijjah 1436 H/9-10 Oktober 2015 


MEMUTUSKAN 


: Mengangkat nama-nama yang tercantum pada 


lampiran keputusan ini sebagai Pengurus 
Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama masa 
khidmat 2015-2020 


: Nama-nama yang bersangkutan berhak atas 


segala sesuatu yang sudah ditetapkan dalam 
peraturan organisasi Fatayat NU sesuai dengan 
jabatannya, 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 71 


ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan Pengurus Pimpinan Pusat Fatayat 
Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2020; 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 30 Muharram 1437 H 
12 November 2015 M 


Ketua Umum 


Anggia Ermarini, M. KM. 


Salinan : 

1. Ketua PBNU 

2. Ketua PW Fatayat NU Se-Indonesia 
3. Ketua PC Fatayat NU Se-Indonesia 
4. Yang bersangkutan 


18 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 7 


SURAT KEPUTUSAN 
KETUA UMUM PIMPINAN FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
Nomor: 01/A/PPFNU/SK/IX/2015 


Tentang 


SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
MASA KHIDMAT 2015-2020 


Penasehat : Ketua Umum PB NU 
Pembina : Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid 
Hj. Aisyah Hamid Baidlowi 
DR. Hj. Sri Mulyati Asrori 
Dra. Hj. Maria Ulfah Anshor, M. Si 
Dra. Hj. Siti Marhamah, MA 
Dra, Hj. Ida Fauziyah 


Dewan Kehormatan : Hj. Lilis Nurul Husna 
Dra. Hj. Ermalena MHS 
drg. Hj. Ulfah Masfufah 
Dra. Hj. Imas Mashithoh M Noor, SH. MH 
Hj. Siti Hayyinah, SE 
Dra. Hj. Nur Hasanah 


Ketua Umum : Anggia Ermarini, M.KM. 
Ketua I : Nur Nadlifah S Ag 

Ketua II : Siti Mukarromah S Ag 

Ketua III : Efri Wahdiyah Nasution S Ag 
Ketua IV : Dra Suardiany 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 79 


Ketua V : Erni Sugiyanti MM 
Ketua VI : Anisah Rahmawati S Ag 
Ketua VII : Iklillah Muzayannah 


Sekretaris Umum : Hj. Margaret Aliyatul Maimunah S.S. M.SI. 


Sekretaris I : Umi Wahyuni, MM 

Sekretaris II : Ai Maryati Salihah MPd 
Sekretaris III : Chusnuniyah Chalim M.Si 
Sekretaris IV : Khizanaturrohmah, M.Si 
Sekretaris V : Eptatik Komarudin, M.Si 
Sekretaris VI : Neng Eem Marhamah, S.Sos 
Sekretaris VII : Siti Soraya Devi, M.HI 


Bendahara Umum : Titik Mas'udah, S.Ag 


Bendahara I : Marrifah Abdullah, M.Pd 

Bendahara II : Wafa Patria Ummah, S.Ag 

Bendahara III : Ary Haryati, ST, MT 

Bendahara IV : Laily Nurfaridatus Shalihah SBA, M.Pd 
Bendahara V : Hj. Shanti Annisa, S.Ked 

Bendahara VI : Hj. Imas Aan Ubaidillah 


BIDANG-BIDANG 


PENGEMBANGAN ORGANISASI (ORGANISASI, PENDIDIKAN 
DAN PENGKADERAN) 


Koordinator : Siti Khofifah, M.Si 
Wakil Koordinator : Sri Rahayu, M.Pd 
Anggota : Hj. Ainus Sholichah Rahman, SH 


: Iin Dwi Lina Wati, S.Sos 
: Irma Muthoharoh, M.Pd 
: Retno Dwi Anggraeni, S.Sos 


80 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


: Sofiniyah Ghufron, M.Si 

: Desy Setyo Wahyu, S.Sos 

: Fauzan Nihayah, M.Si 

: Tazkiyatul Muthmainnah, SKM 
: Rifa Marizka, ME 

: Balia Munazat, SE 

: Siti Uswatun Khasanah, M.Si 
: Faridah Farichah, M.Si 

: Ai Rahmayanti, S.Sos 

: Indah Mayasari, S.Sos 

: Dewi Rochmawati, SE 

: Ervi Alma'ani, M.Si 

: Andy Tendriajeng, M.Pd. 


HUKUM, POLITIK DAN ADVOKASI 


Koordinator 
Wakil Koordinator 
Anggota 


: Hj. Wahidah Suaib, M.Si 

: Hj. Nihayatul Wafiroh, M.Si 
: Ramlah Umar, S.Pdi 

: Fatikhah Khoiriyah, M.Hum 
: Hanifah Zumzumi, S.Sos 

: Herwanita Mangkuraga, M.I.Kom 
: Hasnah N. Wihdah, M.Sc 

: Nuraini, SH, M.Hum 

: Leli Suhenti, S.Sos 

: Rubi Khalifah, M.Sc 

: Any Rufaedah, M.Si 

: Endang Istianti, S.Pd 

: Afifatul Husna, S.Sos 

: Eka Fitri Rahmawati, MA 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


: Nurlaila S.H.I 
: Nurul Aini Rahmawati, S.Sos 


KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 


Koordinator : Hj. Umi Kulsum, S.Ag 

Wakil Koordinator : Nurhabibah, S.Sos 

Anggota : Neneng Rugiyah, S.Pd.I 
: Suliyanti, M.Si 


: Enung Maryati, SE 

: Nisaul Lathifah, M.Si 

: dr. Leadry Surya Arrosy 

: Lina Herlina, S.Kep 

: Syarifah Lukluil Maknun, S.Sos 

: Izzah Annafisatud Daniyah, S.Pd 
: Sundussiyah, MM 

: Maftuhah, S.Pd., M.Pd 

: Wiwit Kurniawati, M.Kep., Sp.Mat 
: Deta Anggraini, S.Sos 

: Esa Divinubun, S.Pd 

: Dede Nurifah, S.Pd 

: Rafika, M.Si 

: Ella Nuryamah, S.Sos 

: Eka Syamsiyah Hidayah Nasution, SKM 


SOSIAL, SENI, DAN BUDAYA 


Koordinator : Hj. Arzeti Bilbina, SS 
Wakil Koordinator : Ufi Ulfiyah, SS 
Anggota : Vera Susanti, S.Sos 


: Hj. Desiani Puspitaningtyas 
: DR. Aliyah Budianto 


82 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


: Lulu Diany Zuhdiyya, S.Sos 
: Nita Hamida Nurish, M.Si 

: Endang Marhumah Sari, MM 
: Dimas Pahlawanita, S.Sos 

: Hj. Neng Sumiati 

: Maulida Zahro, S.Ag 

: Ayu Nilasari Damanik, S.Sos 
: Novia Ningsih, S.EI, MA.Ek 

: Fitria Anggraini, S.Pd 

: Neyla Aizzudin, S.Pd 

: Desri Nora, M.Pd 

: Sucianti Suaib Saenong, SE 


PEMBERDAYAAN EKONOMI 


Koordinator 
Wakil Koordinator 
Anggota 


DAKWAH 


Koordinator 
Wakil Koordinator 
Anggota 


: Hj. Shobibah Rahman, S.Ag 

: Sawitri Wulandari, S.Psi, MM 

: Andi Mala Ummu Ridha, S.Ag 

: Neneng Rahmawati, S.Ag 

: Rini Khodijah Alawiyah, S.Pd.I 
: Rina Sahara, SE 

: Suriyanti Radeng, SE 

: Hijrotul Maghfiroh, M.Sc 

: Iftitah Nafika, SE 

: Ervi Alma'ani, M.Si 

: Dewi Rochmawati, SE 


: Hj. Miftahul Jannah, M.Si 
: Mutmainnah, S.Ag 
: Maghfiroh Hamid, S.Ag, M.Si 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


83 


: Nailis Sa'adah, S.Ag 

: Sri Anjarwati, SE 

: Hj. Rochyati Fathan Subhi, S.Ag 
: Hannah Nur Shobahi, LC 
: Siti Hani'ah, M.Si 

: Erti Herlina, MA 

: Mashitoh Hasibuan, S.Ag 
: Siti Zulaikhah, S.Pd.I 

: Diah Sya'diah, S.Sos 

: Rina Nooraini, SE 

: Kiki Qibtiyah, S.Pd.I 

: Wilda Sururoh, S.Pd 

: Febri Diana, S.H.I 

: Aini Zuhroh, S.Ag 

: Zuliati, M.Si 


HUKUM, POLITIK DAN ADVOKASI 


Koordinator : DR. Hj. Umi Azizah Rahmawati 
Wakil Koordinator : DR. Khalilah 
Anggota : DR. Dzurriyatun Thoyyibah, M.Si 


: Maria Ulfah, M.Si 

: Reni Lili Munir, M.Si 

: Aan Anshoriyah, M.Si 

: Cucu Nurhayati, M.Si 

: Ade Rina, M.Si 

: Gusni Rahma, SKM 

: Elina Dian Karmila, S.Pd 

: Ana Subhana Azmi, S.Pd 

: Nihlah Farida, S.Pd 

: Yunita Riska Damayanti, SE 


84 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


: Oslah Jauharoh, SE 
: Niasdi Basri, S.S 
: Zulis Rahmawati Ridwan, S.Pd.I 


: Yulis Suprihatin 


KOORDINATOR WILAYAH-WILAYAH 

: Dra. Hj. Wartiah, M.Pd 

: Hj. Ida Farida 

: Dra. Hj. Muslimat, M.Hum 


1. NTT, NTB DAN BALI 
. PULAU KALIMANTAN 
. PULAU SULAWESI 


RON 


6. PULAU SUMATERA 


7. JABAR, DKI DAN BANTEN 


LEMBAGA-LEMBAGA 
LKP3A 

PIKER 

Fordaf 

Yasmin 

Ikatan Hafidhoh 


. MALUKU, MALUKU UTARA, 
PAPUA DAN PAPUA BARAT 
5. JATIM, JATENG, DIY DAN PCL 


: Dr. Hj. Mugiati, SE, MM 
: Dra. Hj. Hikmah Bafagih 
: Masita, M.Ag 

: Hj. Yayah Fijriyah, M.Pd. 


: Khariroh Ali, M.Sc 

: DR. Ala'l Nadjib 

: Hj. Dewi Ani, S.Ag 

: Hj. Maria Adviyanti, M.Si 
: Hj. Halimah 


Ditetapkan di : Jakarta 


Pada tanggal : 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


30 Muharram 1437 H 
12 November 2015 M 


Anggia Ermarini , M.KM. 


85 


Ketua Umum 


Lampiran 8 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jln. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


SURAT MANDAT 
Nomor : 28/A/PPFENU/SM/1/2016 


Saya, 
Nama : Anggia Ermarini, M.KM. 
Jabatan : Ketua Umum PP Fatayat NU 
Alamat : Jl. Kramat Lontar No. l-60 RT 007 RW 07 Jakarta 10450 


Yang bertindak untuk dan atas nama PP Fatayat NU, memberi mandat 
kepada: 


Nama : Siti Khofifah, M.Si 
Jabatan : Koord. Bid. Organisasi dan Pengkaderan PP Fatayat NU 
Alamat : Jl. Kramat Lontar No. 1-60 RT 007 RW 07 Jakarta 10450 


Untuk mengikuti kegiatan Training “Advokasi Keaksaraan Perempuan” 
yangm diselenggarakan oleh Kapal Perempuan, di Wisma Hijau, Jl. Raya 
Bogor Km 30, Mekarsari, Cimanggis, Depok pada hari Kamis - Sabtu, 20 
— 22 Januari 2016. 

Demikian surat mandat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 


Jakarta, 14 Syafar 1437 H 


Penerima Mandat Pemberi Mandat 


Siti Khofifah, M.Si Anggia Ermarini, M.KM. 


86 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 9 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jln. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


SURAT KUASA 
Nmor : 69/A/PPFNU/IV/2016 


Yang bertanda tangan di bawah ini bertindak sebagai dan atas nama 
Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama: 


Nama : Anggia Ermarini, M.KM. 
Jabatan : Ketua Umum PP Fatayat NU 
Alamat : Jl. Kramat Lontar No. l-60 RT 007 RW 07 Jakarta 10450 


Memberikan kuasa kepada : 
Nama : Nur Nadhifah S. Ag, MM 


Jabatan : Ketua 1 
Alamat : Jl. Kramat Lontar No. l-60 RT 007 RW 07 Jakarta 10450 


Demikian Surat Kuasa ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 


Jakarta, 23 Jumadil Akhir 1437 H 
01 April 2016 


Penerima Mandat CA Pemberi Mandat 


Nur Nadhifah S. Ag, M.SI. Anggia Ermarini, M.KM. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 87 


Lampiran 10 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jln. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


SURAT TUGAS 
Nomor : 280/A/PPFNU/ST/X/2016 


Yang bertanda tangan di bawah ini bertindak sebagai dan atas nama 
Pimpinan Pusat Fatayat NU, memberikan tugas kepada : 


Nama : Erni Sugiyanti, MM 

Jabatan : Ketua Bidang ekonomi dan Koperasi PP Fatayat NU 

Alamat : Jl. Kramat Lontar No. 1-60 RT 007 RW 07 Jakarta 
10450 


Untuk menjadi Peserta Aktif dalam kegiatan AMMY VII is “Youth and 
Human Resource Development — Investing in the future of ASEAN 
Community”, yang diselenggarakan oleh ASEANpada : 


Hari/Tanggal : Senin — Jum'at / 17 — 21Oktober 2016 


Tempat : Thang Loi Hotel 200 Yen Phu Str., Tay Ho Dist, Hanoi, 
Vietnam 


Demikian Surat Tugas ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 


Jakarta, 13 Dzulhijjah 1437 H 
11 Oktober 2016 M 


Ketua Umum 


Anggia Ermarini, M.KM. -Margaret A.Maimunah, S.S. M.SI 


88 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 11 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jln. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


Nomor : 479/A/PWFNU/XI/2016 
Lampiran : 1 Eksemplar 


Hal : Rekomendasi Susunan Pengurus Pimpinan Cabang 
Fatayat NU Kab. Tegal 


Yth. Ketua Umum 

Pimpinan Pusat Fatayat NU 

Jl. Kramat Lontar No. i-60 Rt. 007 / Rw. 07 
Jakarta — 10450 


Assalamu'alaikum W.W., 
Bismillahirrahmanirrahim, 


Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Allah SWT memberikan 
Hidayah kepada kita semua . Amin. 


Atas dasar permohonan Pimpinan Cabang Fatayat NU Kab. Tegal 
melalui surat nomor : 011/A/PCFNU/XI/2016, dengan ini memberikan 
rekomendasi susunan pengurus PC Fatayat NU kab.Tegal masa khidmat 
2016-2021 dengan susunan pengurus sebagimana Terlampir : 


Sahabat-sahabat yang tercantum pada susunan pengurus tersebut 
adalah berdasarkan : 


1. Hasil konferensi Cabang Fatayat NU Kab Tegal , tanggal 23 Oktober 
2016 


2. Rapat Tim Formatur Hasil Konfercab, tanggal 1 Nopember 2016 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 89 


3. Hasil Rapat Harian PC Fatayat NU Kab. Tegal tanggal 3 Nopember 
2016 


Semoga rekomendasi ini berguna bagi PP Fatayat NU dalam 
mempertimbangkan penerbitan / pengeluaran SK Pengurus PC Fatayat 
NU Kab. Tegal masa Khidmat 2016-2021 


Wallahulmuwaffiq ilaa aqwamiththarq, 
Wassalamu'alaikum W.W., 


Ketua \ Sekretaris 


Hj. Tazkiyyatul, M. SKM. Solkhah Mufrikhah, M. SI. 


Tembusan: 
1. PW NU Jawa Tengah 
2. PC Fatayat NU Kab. Tegal 


90 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 12 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jln. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


No. :142/C/PPFNU/V/2016 Jakarta, 28 Rajab 1437 H 
Lamp.:- 06 Mei 2016 M 
Hal : Rekomendasi Menjadi Petugas Haji 

Kepada Yth., 


Ketua Komisi VIII DPR RI 


Di 
Tempat 


Assalamu'alaikum W., W., 
Bismillahirrahmanirrahim. 


Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penyelenggaraan Ibadah 
Haji tahun 2011/1432 H., kami Pimpinan Pusat Fatayat NU : 


Nama : Anggia Ermarini, M.KM. 
Jabatan : Ketua Umum 
Alamat : Jl. Kramat Lontar No. l-60 RT 007 RW 07 Jakarta 


Dengan ini merekomendasikan pengurus PP Fatayat NU: 


Nama : Khizanaturrohmah 
Jabatan : Bendahara 1 
Alamat : Perum BPI Blok K no. 4 Purwoyoso RT .04, RW.010 


Ngaliyan Semarang Jawa Tengah 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 91 


untuk menjadi Petugas Haji Indonesia tahun 2016/1437 H. 


Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan 
kerjasamanya 


kami ucapkan banyak terima kasih. 


Wallahulmuwaffiq ilaa aqwamiththarq, 
Wassalamu'alaikum W.W., 


Ketua Umum Sekretaris Umum 


Anggia Ermarini, M.KM. Hj.Margaret A.Maimunah M.SI 


92 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 13 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jln. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


SURAT PENGANTAR 
Nomor : 237/C/PPFNU/IX/2016 


Kepada Yth., 

USAID 

Kinerja Office, BRI II Building, 28th Floor, Suite 2807. 
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 


Kami kirimkan dokumen berikut : 


Nama 


No Dokumen 


Jumlah Keterangan 


1 | Persyaratan | 1 Bundel Berkas | 1. Form Pengajuan Dana Hibah 
USAID 2. Lamp. A. Diskripsi Program 

3. Daftar Kewenangan bertandatangan 
4. Curriculum Vitae 

5. Rekapitulasi Pemasukan & Pengeluaran 
6. Sistem Keuangan PP Fatayat NU 
7. Akte, NPWP, SKT Depdagri 

8. SK PP Fatayat NU 

9. MOU DEPKES 

10. PD/PRT Fatayat NU 

11. Profil Fatayat NU 


14 Dzulhijjah 1437 H 
13 September 2016 


Ketua Umum Sekretaris Umum 


Anggia Ermarini, M.KM. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 93 


Lampiran 14 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jln. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


Nomor : 11/A/PPFNU/X/2016 23 Muharram 1437 
Hal : Pemberitahuan 23 Oktoberi 2016 M 
Yth. Ketua 

PW Fatayat NU DKI Jakarta 

Jakarta 


Assalamu'alaikum W.W., 
Bismillahirrahmanirrahim. 


Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Allah SWT senantiasa 
memberikan hidayah kepada kita semua. Amien. 

Dalam rangka Harlah ke-61 Fatayat NU, kami berencana mengadakan 
serangkaian kegiatan bakti sosial Pengobatan Gratis dan Papsmear. 
Kegiatan tersebut kami selenggarakan pada tanggal 17 Juni 2016. 

Sehubungan dengan hal tersebut, bagi yang ingin Mengikuti Papsmear 
harap datang ke kantor PP Fatayat NU. 


Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian sahabat kami 
mengucapkan terima kasih. 


Wallahulmuwaffiq ilaa agwamiththarg, 
Wassalamu'alaikum W.W., 


Ketua Umum Sekretaris Umum 


A 
v 
Anggia Ermarini, M.KM. Å Margaret A.Maimunah, M.SI. 


94 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 15 


PIMPINAN CABANG 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
Jalan Sultan Fatah 99, Demak. Telepon/Faksimile 0291 - 685324 


Nomor : 46/C/PPFNU/XI/2016 30 Syafar 1437 H 
Hal : Undangan Rapat Pleno 30 Nopember 2016 M 


Yth. Sahabat Nur Hayati 
Jl. Sultan Fatah no.611 Bintoro 


Assalamu'alaikum W.W., 
Bismillahirrahmanirrahim. 


Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Allah SWT senantiasa 
memberikan hidayah kepada kita semua. Amien. 


Kami mengundang Sahabat dalam Rapat pleno yang kami selenggarakan 


pada : 

Hari, tanggal : Sabtu, 25 Februarii 2016 

Pukul : 10.00 — 14.00 WIB 

Tempat : Ruang Pertemuan PC Fatayat NU 

Acara : 1. Laporan kegiatan bidang bulan Januari 


2. Rencana kegiatan Harlah 
3. Laporan Keuangan bulan Januari 


Demikian undangan kami, atas perhatian Sahabat kami mengucapkan 
terima kasih. 


Wallahulmuwaffiq ilaa agwamiththarg, 
Wassalamu'alaikum W.W., 


Ketua Sekretaris 


Siti Nur Hidayah, M. Pd. Rois Mu'tamaroh 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 95 


Lampiran 16 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jln. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


No. : 117/C/PPFNU/IV/2016 Jakarta, 26 Jumadil Akhir 1437 H 
Lamp. :1 (Satu) 04 April 2016 M 
Hal : Permohonan Kerjasama Kegiatan 


Temu Wicara MK dengan Fatayat NU 


Kepada Yth., 

Ketua Mahkamah Konstitusi 
Di 

Tempat 


Assalamu'alaikum W.W., 
Bismillahirrahmanirrahim, 


Salam silaturrahmi kami sampaikan semoga Allah SWT senantiasa 
memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. 


Dalam rangka menciptakan masyarakat yang sadar hukum, maka 
perlu adanya pemahaman yang benar tentang dasar-dasar hukum yang 
menjadi acuan perundang-undang di Indonesia yaitu “UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945”. Fatayat NU sebagai Organisasi 
Kemasyarakatan (ORMAS) merasa ikut bertanggungjawab dalam upaya 
menciptakan hal tersebut. Oleh karena itu Pimpinan Pusat Fatayat NU 
bermaksud untuk menjalin Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) 
dalam rangka kegiatan “Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dengan 
Pengurus dan Aktivis Fatayat Nahdlatul Ulama Se-Indonesia”. 


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan 
Bapak menerima kami sebagai mitra, kami ucapkan banyak terimakasih. 


06 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Ketua Umum 


Anggia Ermarini, M.KM. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


Wallahulmuwaffiq ilaa agwamiththarg, 
Wassalamu'alaikum W.W., 


IN Sekretaris Umum 


Hj.Margaret A.Maimunah, M.SI. 


97 


Lampiran 17 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jln. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


No. : 46/C/PPFNU/II/2016 Jakarta, 25 Jumadil Awal 1437 H 
Lamp. :1 (Satu) 04 Februari 2016 M 
Hal :Permohonan Menjadi Narasumber 

Kepada Yth., 

Bpk. H. Abdul Kadir Karding 

Di 

Tempat 


Assalamu'alaikum W.W., 
Bismillahirrahmanirrahim. 


Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kader dan Organisasi 
Pengurus Fatayat NU masa khidmat 2015-2020, Pimpinan Pusat Fatayat 
NU bermaksud menyelenggarakan up grading dan konsolidasi organisasi. 
Acara insya Allah akan diselenggarakan pada: 


Hari/Tangal : Jumat-Minggu, 11-13 Februari 2016 


Waktu : 19.00-selesai 
Agenda : Upgrading dan Konsolidasi Organisasi 
Tempat : Wisma Kopo Bogor 


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak 
untuk berkenan menjadi narasumber dalam materi ”Revitalisasi 4 Pilar 
Kebangsaan Kita: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD Th. 1945 dan 


98 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


NKRI, pada Sabtu, 12 Februari 2016 pukul 10.00 — 12.00.” Demikian 
surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan 
Bapak kami ucapkan terima kasih 


Wallahulmuwaffiq ilaa aqwamiththarq, 
Wassalamu'alaikum W.W., 


Ketua Umum Sekretaris Umum 


Anggia Ermarini, M.KM. Hj.Margaret A.Maimunah, M.SI. 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 99 


Lampiran 18 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Jln. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021 31908732, Faks. 021-31927267 
Website : www.fatayat.or.id E-mail : ppfatayatnu@yahoo.co.id. Milis : 
ppfatayat@yahoogroups.com 


Nomor : 11/APPFNU/XI/2016 Jakarta, 18 Shafar 1437 H 
Hal  : Ucapan Selamat 18 Nopember 2016 M 
Yth. Ketua 


PC Fatayat NU Sidoarjo 
Jalan KH. Mukmin 64 
Sidoarjo 


Assalamu'alaikum W.W., 
Bismillahirrahmanirrahim, 


Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Allah SWT senantiasa 
memberikan hidayah kepada kita semua. Amien. 

Kami mengucapkan Selamat dan Sukses kepada segenap pengurus 
PC Fatayat NU Sidoarjo, bahwa koperasi Sahabat yang bernama 
“Al Wardah” telah mendapatkan penghargaan sebagai koperasi 
percontohan dari Kabupaten Sidoarjo. 

Dengan penghargaan tersebut, kami mengharapkan agar koperasi 
“AL Wardah” dapat membantu kemandirian warga Fatayat NU. 


Wallahulmuwaffiq ilaa agwamiththarg, 


Wassalamu'alaikum W.W., 


Ketua Umum Sekretaris Umum 


Anggia Ermarini, M.KM. Hj.Margaret A.Maimunah, M.SI 


100 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 19 
Contoh Laporan 


LAPORAN KEGIATAN LATIHAN KADER 


I. Pendahuluan : 


Il. Pelaksanaan : 


Ill. Hasil Yang Dicapai : 


IV. Catatan Evaluasi Pelaksanaan : 


Pelapor, Ketua Pelaksana 


Sekretaris Pelaksana 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 101 


Lampiran 20 


PIMPINAN WILAYAH 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
NUSA TENGGARA BARAT 
Jalan Samratulangi 2 Lombok Tengah, Telepon/Faksimile 0251 - 123456 


BERITA ACARA 
MOMONI aaa kan nahan 
Tentang 
Pada hari ini, Jum'at tanggal ............. p Pukul Lana , bertempat di kantor 
PW Fatayat NU............. , telah dilangsungkan pemilihan ketua umum 


PW Fatayat NU ............. 
Periode 2015-2020, dengan rincian sebagai berikut : 


Yang punya hak Suara ................................ pemilih 
Calon ads Laa Ga a aapa Kamen NA SATA orang 
Perolehan Suara 

Calon 1 ANA a aid suara 
Caoln 2 A ANANG sad suara 
Calon 3 ga A Pn AN A hdd suara 


Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya. 


Dompu, 30 Shafar 1437 H 
4 Februari 2016 M 


Panitia Konferensi Pimpinan Sidang 
Ketua Ketua 
Dra. Yayak Yanuarti Anggia Ermarini, M.KM. 


102 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 21 
Contoh Papan Nama 


PIMPINAN WILAYAH 


FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
DKI JAKARTA 
BO. IX/PWF/NU 


135 CM 


Alamat: Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta 10450 


180 CM 


Keterangan : 

1. Dasar hijau tulisan putih 

2. Bentuk empat persegi panjang 

3. Ukuran : 
- Pucuk Pimpinan : 200 x 150 cm 
- Pimpinan Wilayah 180 x 135 cm 
- Pimpinan Corda 160 x 120 cm 
- Pimpinan Cabang 160 x 120 cm 
- Pimpinan Anak Cabang 140 x 105 cm 
- Pimpinan Ranting 120 x 90 cm 

4. Isi papan nama : 
- Lambang Fatayat NU Centris 


- Dibawah Lambang tertulis tingkatan pimpinan dan 
dilengkapi nomor kode 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 103 


Lampiran 22 


Contoh Stempel 


Lampiran 23 
Contoh Bendera 


FATAYAT NU 


115 CM 


KETERANGAN : 


1. 
2. 
3. 


4. 


104 


Segi empat panjang ukuran 115 x 90 cm 
Warna : dasar hijau, tulisan dan gambar putih 


Ditengah bendera terdapat lambang Fatayat NU dan dibawah 
lambang bertuliskan Fatayat NU 


Penempatan bendera : Bendera Organisasi terletak sebelah kiri 
sedangkan Merah Putih sebelah kanan 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 24 
Lencana 


Lampiran 25 
Vandel/Plakat 


KENANG - KENANGAN 


KONGRES FATAYAT 


KENANG - KENANGAN 


KOMORES FAT AVA: 
MAMDRLATU LIL AMI 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


105 


Lampiran 26 
Seragam 


106 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 27 
Kartu Tanda Anggota 


Depan 


KARTU ANGGOTA 


20 FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


FATAYAT NU 


kimas Trip 


Belakang 


FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


Lampiran 28 


Buku Ekspedisi 

No No. Tgl. Isi Alamat yang Tanggal Nama dan 

i Surat Surat Surat Dituju Penerima Tanda Tangan 
Lampiran 29 
Buku Agenda Surat Keluar 
Alamat Lampiran/ 

No. No. Surat Tgl. Surat yang Dituju Hal Keterangan 

Buku Agenda Surat Masuk 
Tgl. Penerimaan Lampiran Tanggal 
No. Na: Sv Surat Surat Hal Terima keterangan 


108 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 30 


Registrasi Daftar Anggota 


No. 


No. Dari PP/ NO. 
Cabang Seri TA 


No. 
Ranting 


Nama 
Anggota 


Alamat 


keterangan 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


109 


Lampiran 31 
Formulir Pendaftaran Anggota Baru 


PIMPINAN CABANG 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
BANJARMASIN 


Jl. Pekapuran B. Laut RT. 13 No. 102 Banjarmasin 70235 Telp. 0511-3259930 


FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA BARU 


Nama —— aa aaa 
Tempat/Tanggal Lahir : m.m 
Alamat Pemain ei 
Telepon P AA ga a aa 
Faksimile. % seen netek 
Ap. Ina aa ah 
enl ee ba 
Pendidikan å dana na asn ana 
Pengalaman Organisasi :- nana man aa aa aman 
Pekerjaan PERAI NA NA BE nd an 


110 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 32 
Notulen Rapat/Pertemuan 


Notulen Rapat/Pertemuan 


Tempat 

Pelaksana 
Hari/Tanggal 
Pimpinan Rapat 
Notulen/Sekretaris 
Jumlah Yang Hadir 
Acara/lsi Rapat 


Kesimpulan Rapat 


Kesimpulan 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


111 


Lampiran 33 
Data Inventaris 


Nama No. Ukuran/ Jumlah Tempat 


NO, Barang Inventaris Spesifikasi Asal Penyimpanan 


Ket. 


Lampiran 34 


Buku Keuangan 


Tanggal | Jumlah Uang å Jumlah uang keluar/ 
NG. Uraian Masuk/Debet No. | Tanggal | Uraian kredit 
Lampiran 39 
Buku Tamu 
No. wan Nama Alamat Jabatan Keperluan Janda 
Tanggal kesan/pesan tangan 


112 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 36 
Buku Laporan Kegiatan 


No. Tanggal Kegiatan Penyelenggara Yang Hadir Keterangan 
Lampiran 37 
Buku Data Kepengurusan 

No. | Nama Alamat No. Telp | Jabatan | Masa Khidmat SK keterangan 
Lampiran 38 
Buku Daftar Hadir Piket 

, , Keterangan 
No. Nama Piket Hari, Tanggal Paraf 


(yang dikerjakan) 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


113 


Lampiran 39 


Buku Daftar Hadir Rapat 
Rapat Pleno/Harian/BPH 
PP Fatayat NU 
No. Nama Hari, Tanggal Jabatan Telp/HP Paraf 


Lampiran 40 
Naskah Ikrar Pelantikan 


Bismillahirrahmanirrahim 


Asyhadu anla ilaaha illa Allah wa asyhadu anna 
muhammadar rasulullah 
rodliitubillaahi Robba Wabil Islaami Diina Wa Bi Muhammadin 
Nabiyya Warasuula 


Dalam menerima jabatan Pimpinan Fatayat NU saya menyatakan 
ikrar sebagai berikut : 


Saya akan menjunjung tinggi amanat organisasi dengan penuh rasa 
ikhlas dan bertanggung jawab, saya menunaikan kewajiban guna 
terwujudnya cita-cita Fatayat NU dengan berpegang teguh kepada 


Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Organisasi 


La Haula Walaa quwwata illa Billahil 'Aliyyil 'Adzim 


114 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 41 
Juklak dan Juknis Tata Upacara dan Permusyawaratan 


JUKLAK 
TATA UPACARA DAN PERMUSYAWARATAN 


I. RAPAT ANGGOTA 
A. Gambaran Umum 


Rapat anggota merupakan permusyawaratan yang dihadiri 
oleh para anggota ranting, diadakan dan dipimpin oleh 
pimpinan ranting. Rapat anggota ini diadakan 5 (lima) 
tahun sekali atau atas usul setengah lebih satu dari jumlah 
anggota. Rapat anggota memilih pimpinan ranting. 


B. Tata Tertib Rapat Anggota 
1. Rapat Anggota diselenggarakan pada 
Hari / Tanggal 
Jam 
Tempat 


2. Maksud dan tujuan diselenggarakan rapat anggota. 
2.1. Memilih Pimpinan Ranting 


2.2. Untuk mempertanggung jawabkan program kerja 
Pimpinan Ranting selama satu periode. 


2.3. Merencanakan program kerja selama satu tahun 
periode berikutnya. 
3. Rapat Anggota Dihadiri oleh :. 
3.1. Peserta 
3.2. Undangan 


ad.03.1. Yang dimaksud dengan peserta adalah : 
Anggota Ranting yang memiliki kartamus. Sekurang 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 115 


116 


— kurangnya aktif di masyarakat selama 2 tahun 


ad.03.2. Yang dimaksud dengan undangan adalah : 
3.2.1. Pimpinan Ranting NU setempat. 


3.2.2. Pejabat ditingkat ranting desa / 
kelurahan setempat. 


3.2.3. Pimpinan Anak Cabang Fatayat. 
3.2.4. Ormas — ormas lain. 
3.2.5. Dan lain — lain yang dianggap perlu. 


. Ketentuan — ketentuan bagi peserta 


4.1. Menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh 
panatia. 

4.2. Tidak meninggalkan tempat rapat sebelum acara 
rapat selesai. 


. Quorum 


Rapat dianggap sah apabila daihadiri oleh lebih dari 50% 
jumlah anggota. 


. Pimpinan Rapat 


6.1. Rapat dipimpin oleh pimpinan ranting 

6.2. Pimpinan Rapat bertanggung jawab sepenuhnya 
atas ketertiban dan kelancaran berlangsungnya 
rapat anggota. 

6.3. Pimpinan rapat berhak untuk mengatur 
pelaksanaan hak bicara / suara. 


. Hak bicara diberikan kepada semua peserta. 
. Hak suara diberikan kepada semua peserta. 
. Pengambilan keputusan. 


9.1. Pada dasarnya semua keputusan diusahakan 
secara aklamasi melalui musyawarah mufakat. 


9.2. Apabila dikrenakan oleh suatu sebab sehingga 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


aklamasi tercapai, maka keputusan diambil 
berdasarkan suara terbanyak (voting) 


9.3. Keputusan yang didasarkan atas suara terbanyak 
(voting) dinyatakan sah apbila disetujui oleh suara 
terbanyak. 


9.4. Jika didalam pengumpulan suara terdapat jumlah 
yang sama, maka diadakan pemungutan suara 
ulang. 


9.5. Apabila sesudah itu keadaan tetap sama, maka 
pimpinan rapat mempunyai 1 (satu) suara 
10. Pemilihan Ketua Ranting 
10.1. Rapat Anggota ini memilih Pimpinan Ranting. 
10.2. Pemilihan dilaksanakan dengan cara : 
10.2.1. Langsung 
10.2.2. Formatur 
10.3. Apabila pemilihan dilaksanakan secara langsung 


maka langkah — langkahnya adalah sebagai 
berikut : 


- Memilih calon 
- Pemilihan calon ketua dipimpin oleh PAC 


- Setelah calon — calon sudah terpilih, maka 
selanjutnya dilaksanakannya pemungutan 
suara. Yang memperoleh suara terbanyak 
adalah yang terpilih menjadi ketua. 


10.4. Apabila pemilihan dilaksanakan secara formatur, 
maka langkah pertama adalah memilih tim formatur. 


Tim formatur terdiri dari : 
- Pengurus lama 2 orang 
- Anggota 3 orang 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 117 


11. Persyaratan Calon Ketua 


11.1. Sekurang — kurangnya menjadi anggota Fatayat 
NU selama 2 tahun. 


11.2. Berahlagul karimah 


11.3. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan 
amanat rapat anggota 

11.4. Hadir pada waktu pemilihan atau ada pernyataan 
bersedia secara tertulis. 


12.Hal — hal yang tidak tercantum didalam tata tertib ini 
apabila dipandang perlu akan ditetapkan kemudian oleh 
Pimpinan rapat atas dasar musyawarah mufakat. 


Ditetapkan di ........................... 
Tanggal .................................. 
Rapat Anggota Fatayat NU 

Ranting. en an 


Pimpinan Sidang 
Ketua Sekertaris 


118 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


C. Susunan Acara Rapat Anggota 
1. Pembukaan 


2. Pembacaan ayat — ayat suci Al — Qur'an dan dilanjutkan 
dengan shalawat badar 


. Lagu Indonesia Raya 
. Mars Fatayat 
. Laporan Panitia 


3 

4 

5 

6. Sambutan Pengurus Ranting 

7. Pengarahan dari Pimpinan Anak Cabang / Cabang 

8. Pembacaan dan Pengesahan Tata Tertib Rapat anggota 
9. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting 

10. Pandangan Umum dan Tanggapannya 

11. Pembubaran Pengurus oleh Ketua Ranting (Demisioner) 
12. Penyusunan Program Kerja 

13. Pemilihan Ketua Ranting 

14.Do'a 


15. Penutup 


D. Sarana dan Prasarana 


Untuk menunjang terlaksananya rapat anggota, maka ada 
beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum dan sewaktu 
acara rapat anggota, antara lain : 


1. Surat undangan yang ditujukan kepada : 
- Anggota 
- Pejabat stempat (Kepala Desa / Lurah) 
- Pimpinan NU Ranting setempat 
- Pimpinan Fatayat Anak Cabang 
- Ormas lain 
2. Surat pemberitahuan pelaksanaan rapat anggota kepada 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 119 


120 


Co ON uu BS WW 


pejabat setempat. 


. Materi laporan Pertanggung jawaban Pmpinan Ranting 
. Daftar Hadir 

. Buku Notulen 

. Bendera Merah Putih 

. Bendera Fatayat NU 

. Gambar Presiden dan Wakil Presiden 

. Garuda Pancasila 


10.Meja dan kursi (jika tidak memungkinkan bisa duduk 


ditikar). 


11. Sound Sistem 

12. Papan tulis serta perlengkapannya 
13. Kertas HVS 

14. Ruang pertemuan / gedung 


15. Palu siding 


1 


. Persiapan Rapat Anggota 
. Sebulan pelaksanaan rapat anggota, diadakan rapat 


untuk membentuk panitia. 


. Agar persiapan benar — benar maksimal, maka panitia 


minimal mengadakan rapat sebanyak 3 kali. 


. Selanjutnya panitia bertanggung jawab untuk 


menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. 


. Sebelum dilaksanakan rapat anggota, bisa diadakan 


ragam kegiatan untuk menghadiri masa jabatannya 
pengurus periode tersebut, misalnya bakti social, 
penyantunan untuk kaum dhuafa dan sebagainya. 


. Undangan sudah harus tersebar paling lambat 


seminggu sebelum pelaksanaan rapat. 


. Sehari sebelum pelaksanaan semua persiapan sudah 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


harus selesai. Sarana dan prasarana harus dicek. 


F. Proses Rapat Anggota 


1. 


14. 


Panitia selalu menunjukan kepada peserta untuk mengisi 
daftar hadir. 


. Pada jam yang telah ditentukan MC (pembawa acara) 


membuka acara. Dibuka dengan bacaan Al — Fatihah. 


. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh petugas yang 


sudah ditentukan sebelumnya. 


. Menyanyikan Mars Fatayat dipimpin oleh salah seorang 


yang telah ditugasi. 


. Sebelum Panitia menyampaikan laporan jumlah peserta 


yang hadir harus sudah diketahui untuk pengumuman 
jumlah guorum. 


. Laporan Panitia dan pengumuman jumlah guorum. 

. Sambutan Pengurus Ranting. 

. Pengarahan dari Pimpinan Anak Cabang. 

. MC menyerahkan acara kepada Pimpinan rapat. 

. Istirahat selama beberapa menit (secukupnya). 

. Acara dimulai lagi yang dipimpin oleh Pimpinan Ranting. 
. Pimpinan Rapat membacakan tata tertib rapat anggota. 
.Laporan pertanggung jawaban Pengurus Ranting dan 


diadakan dialog (Pandangan Umum) dengan peserta 

rapat. 

Demisioner, yaitu proses pernyataan berhentinya 

pengurus pada akhir masa baktinya melalui kesaksian 

rapat anggota. Adapun tata cara demisioner secara resmi 

adalah sebagai berikut : 

a. Ketua Ranting memanggil nama-nama yang akan 
menyatakan demisioner. Nama nama tersebut 
dibacakan sesuai dengan SK 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 121 


b. Ketua menyempaikan pesan dan kesan 


c. Pernyataan demisioner oleh ketua yang sebelumnya 
didahului dengan membacakan basmalah dan diakhiri 
dengan hamdalah, serta menyerahkan kepada 
Pimpinan Anak Cabang dengan menyerahkan palu 
atau bendera sebagai penyerahan simbolis. 


d. Ucapan selamat dan jabat tangan oleh Pimpinan 
Sidang dan diikuti oleh yang dianggap perlu. 


1. Penyusunan program kerja / komisi. 


2. Pemilihan Ketua Ranting dipimpin oleh Pimpinan 
Anak Cabang. 


3. Do'a. 
4. Penutup. 


122 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 42 
Contoh Format Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus 


CONTOH FORMAT LAPORAN 
PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS 


Untuk menyusun laporan pertanggung jawaban pengurus, sering 
kali para pengurus mengalami kesulitan. Sebenarnya tidak ada 
kesulitan apabila setiap kegiatan selalu dicatat. Laporan itu disusun 
jangan atas dasar angan — angan, tetapi dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan. Biasanya kesulitan — kesulitan yang ditemuai itu 
dikarenakan hal — hal berikut : 


1. Tidak ada perencanaan program yang akan dilakukan. Kegiatan 
yang besar apabila tidak direncanakan dengan baik, maka 
tidak akan membawa hasil yang maksimal. Biasanya kegiatan 
yang tidak direncanakan tidak diikuti dengan target hasil yang 
maksimal, pokoknya asal ada kegiatan dari pada tidak sama 
sekali. 


2. Kegiatan — kegiatan yang dilakukan tidak dicatatat dengan baik. 
Sering kali kita lemah dalam hal pencatatan kegiatan, pada hal 
dari catatan itulah kita bisa melihat kejadian yang telah lewat, 
misalkan : sebulan yang lalu, setahun yang lalu, dan sebagainya. 
Kita tidak bisa hanya mengandalkan ingatan dan angan — angan 
saja, karena kemampuan mausia sangat terbatas. Oleh karena 
itu, untuk mengatasi kelemahan sifat pelupa, maka sangat 
diharapkan pengurus selalu mencatat setiap kegiatan. 


Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempermudah penyusunan 
laporan pertanggung jawaban pengurus maka diperlukan rencana 
kegiatan dan catatan kegiatan secara naik dan benar dasar urutan 
kejadian. 


Berikut diberikan contoh format laporan pertanggung jawaban 
pengurus yang meliputi, kegiatan, asset dan keuangan. Contoh ini 
dapat bersifat baku, akan tetapi para pengurus ranting diharapkan 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 123 


dapat mengembangkan sendiri dengan situasi dan kondisi setempat 
serta kebutuhan organisasi. 


I. Pendahuluan 

II. Personalia, Susunan Pengurus Penggantian 
III. Sekretariat 

IV. Keuangan (secara global), uraian dibelakang 
V. Kegiatan yang menonjol. 


Contoh Susunan Acara Pembukaan Konferensi 
I. Pembukaan 


Il. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an dan shalawat Nabi Muhammad 
SAW 


Ill. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Fatayat NU 
IV. Prakata Panitia (Sambutan Ketua Panitia) 
V. Sambutan-sambutan 
1. Sambutan Ketua Fatayat NU 
2. Sambutan Ketua NU setempat 
3. Sambutan Instansi 
4. Sambutan Fatayat NU setingkat di atasnya (membuka 
acara) kondisional 


VI. Penutup Do'a 


Contoh Susunan Acara Pelantikan 
I. Pembukaan 


Il. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an dan shalawat Nabi Muhammad 
SAW 


Ill. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Fatayat NU 
IV. Prakata Panitia (Sambutan Ketua Panitia) 
V. Prosesi Pelantikan 


124 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


VI. Serah Terima Jabatan dari ketua lama kepada ketua baru 
dengan ditandai penyerahan atribut Fatayat NU (stempel, 
lencana, bendera, dil) 


VII. Sambutan-sambutan 


a. 


b 
C. 
d 


Sambutan Ketua Fatayat NU 


. Sambutan Ketua NU setempat 


Sambutan Instansi 


. Sambutan Fatayat NU setingkat di atasnya (membuka acara) 


kondisional 


VIII. Penutup Do'a 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 125 


Lampiran 43 


RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
ORGANISASI 


PIMPINAN PUSAT FATAYAT NU 
periode 2015 — 2020 


PEMASUKAN 
Rencana Pendapatan Organisasi 


No Jenis Kebutuhan Unit Unit | Frek Nominal Jumlah 
1 Saldo Periode Paket 1 1 260,032,560 260,032,560 
2010 — 2015 


2 Kerjasama dengan Lembaga Donor 


a. IOM Paket 1 2 300,000,000 600,000,000 
b. The Asia Paket 1 1 500,000,000 500,000,000 
Foundation 
c. Ford Foundation Paket 1 1 500,000,000 500,000,000 
d. UNFPA Paket 1 1 500,000,000 500,000,000 
e. ILO Paket 1 2 150,000,000 300,000,000 
f. UNDP Paket 1 1 500,000,000 500,000,000 
g. British Council Paket 1 1 500,000,000 500,000,000 


3 Kerjasama dengan Departemen Pemerintah 


Departemen 

Paket 1 2 50,000,000 100,000,000 
Agama 
Departemen 

Paket 1 2 50,000,000 100,000,000 
Dalam Negeri 
Departemen Sosial Paket 1 2 50,000,000 100,000,000 
Departemen 

Paket 1 2 50,000,000 100,000,000 
Pariwisata 
Meneg PP Paket 1 2 50,000,000 100,000,000 


126 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


4 Donatur tidak 
Paket 25 2 1,000,000 50,000,000 
mengikat 
5 luran Pengurus 
paket/tahun 56 4 120,000 26,880,000 
PP. Fatayat 
Sub Total 4,236,912,560 
PENGELUARAN 
I. Operasional Kantor 
A. Biaya Operasional Kantor Pertahun 
No Jenis Kebutuhan Unit Unit | Frek harga Jumlah 
Satuan 
1 ATK paket/ bulan 1 12 1,000,00 12,000,00 
2 Telepon dan Fax paket/ bulan 2 12 1,500,00 36,000,00 
3 Listr ik dan PAM paket/ bulan 1 12 1,000,00 12,000,00 
Kemasyarakatan 
4 (Parkir di sebelah) ? paket/ bulan 1 12 250,00 3,000,00 
5 Transportasi paket/ bulan 1 12 500,00 6,000,00 
Konsumsi sehari-hari 15,000,00 
6 (selain staf) paket/ bulan 1 12 1,250,00 
Konsumsi Rapat 
7 mingguan paket/ bulan 1 12 800,00 9,600,00 
Sub Total 93,600,00 
Tenaga Kesekretariatan 
No | Jenis Kebutuhan Unit Unit | Frek parga Jumlah 
Satuan 
1 Staf Administrasi | orang/bulan 1 12 1,100,00 13,200,00 
2 Staf Keuangan orang/bulan i 12 1,100,00 13,200,00 
3 Staf Program orang/bulan 1 12 1,100,00 13,200,00 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


127 


4 Keamanan orang/bulan 1 12 200,00 2,400,00 
5 orang/bulan 1 12 800,0 0 9,600,00 
Sub Total 51,600,00 


I. KEGIATAN ORGANISASI 
A. Kegiatan Rutin Organisasi 


No | Jenis Kebutuhan Unit Unit | Frek | Harga Satuan Jumlah 
1 Taaruf Paket/ periode 1 1 5,000,00 5,000,00 
2 Pelantikan dan Paket/ periode 1 4 50,000,00 50,000,00 
Orientasi 
3 Harlah Fatayat Paket/ periode 1 1 50,000,00 200,000,00 
NU 
4 Rakernas Paket/ periode 1 1 150,000,00 150,000,00 
5 Konferensi Besar Paket/ periode 1 1 200,000,00 200,000,00 
(Konbes) 
6 Kongres 1 1 600,000,00 600,000,00 
Sub Total 1,205,000000 


B. Kegiatan Konsolidasi Organisasi 


No | Jenis Kebutuhan Unit Unit | Frek | Harga Satuan Jumlah 

1 Rapat wilayah/ 32 1 2,500,00 80,000,00 
KerjaWilayah paket 
(Rakerwil) 

2 Konferensi wilayah/ 1 4 2,500,00 80,000,00 
Wilayah paket 
(Konferwil) 

3 Pelantikan wilayah/ 1 1 2,500,00 80,000,00 
PW.Fatayat NU paket 

Sub Total 240,000,00 


128 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


C. Kegiatan Bidang-Bidang 


No Jenis Kebutuhan Unit | Unit | Frek | Harga Jumlah 
Satuan 

1 Bidang Organisasi Paket/ 1 4 75,000,00 300,000,00 
tahun 

2 BidangKesehatan dan Paket/ 1 4 75,000,00 300,000,00 
Lingkungan Hidup tahun 

3 BidangDakwah dan Paket/ 1 4 75,000,00 300,000,00 
Pembinaan Anggota tahun 

4 BidangAdvokasi, Paket/ 1 4 75,000,00 300,000,00 
Politik dan Hukum tahun 

5 BidangPeneliti an dan Paket/ 1 4 75,000,00 300,000,00 
Pengembangan tahun 

6 BidangEkonomi dan Paket/ 1 4 75,000,00 300,000,00 
Sosial tahun 

Sub Total 1,800,000,00 


REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA ORGANISASI (RAPBO) 


I. PEMASUKAN 
No Jenis Kebutuhan Jemen Frekwensi Jumlah Total 
pertahun 
1 Total pemasukan 1,059,228,140 | 4 tahun 4,236,912,560 
TOTAL PEMASUKAN 4,236,912,560 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 129 


I. PENGELUARAN 


No Jenis Kebutuhan Er SR Frekwensi Jumlah Total 
1 Operasional Kantor 
A. Biaya Operasional Rutin 93,600,000 | 4 tahun 93,600,000 
Kantor 
B. TenagaKesekretariatan 51,600,000 | 4 tahun 93,600,000 
2 Kegiatan Organisasi 
A. Kegiatan Rutin Organisasi 301,250,000 | 4 tahun 1,205,000,000 
B. Kegiatan Konsolidasi 60,000,000 | 4 tahun 240,000,000 
Organisasi 
C.Kegiatan Bidang-bidang 450,000,000 | 4 tahun 1,800,000,000 
TOTAL PENGELUARAN 956,450,000 | 4 tahun 3,825,800,000 
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN 411,112,560 


130 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Lampiran 44 


ALAMAT-ALAMAT 
WILAYAH DAN CABANG FATAYAT NU 
SE-INDONESIA 


WILAYAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM 
1. 


PW Fatayat NU Nanggro Aceh Darussalam 


JI. T. Ibrahim No. 22 Desa Lamsepeung 
Kec. Lueng Bata 
Banda Aceh — Telp. 0651 638345 


PC Fatayat NU Kab. Aceh Utara 
Jl. Merdeka No. 48 C 


Simpang Kuta Blang Lhok Seumawe 
Aceh Utara — Telp. 0645 48279 


PC Fatayat NU Kab. Aceh Selatan 
Jl. Abdullah Sani No. 11 Kelurahan 
Hilir Aceh Selatan Telp. 0656-21844 


PC Fatayat NU Kab. Beuner Meriah 
D/a Pondok Pesantren Bustanul Arifin 
Pondok Sayur Kec. Buket 

Telp. 0643-23884 


PC Fatayat NU Kab. Aceh Timur 


Jl. Tgk. Chiek Paya Bakong No. 14 
Kampung Jawa Langsa 
Telp. 0641-22640 


PC Fatayat NU Kota Langsa 

D/a Pondok Pesantren Madrasah 
Ulumul Qur'an (MUA) Alue 
Pineung Langsa 


PC Fatayat NU Kota Lhokseumawe 
D/a Dayah Ulumuddin 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


131 


132 


10. 


11. 


12: 


13. 


14. 


15. 


Jl. Tgk H. Meunasah Uteunkot Cunda 
Telp. 0645 44813 HP. 081361756838 


PC Fatayat NU Kab. Bireun 


Jl. H. Yoesoef Bahron No. 206 
Bireun Telp. 0644-21226 
Hp. 081361780984 


PC Fatayat NU Kota Banda Aceh 


D/a PW FNU NAD 

JI. T. Ibrahim No. 22 Desa Lamsepeung 
Kec. Lueng Bata 

Banda Aceh — Telp. 0651-638345 


PC Fatayat NU Kab. Aceh Barat 


Jl. Swadaya Rumah Kopel 4 
Pintu Meulaboh 
Tlp. 0655-7004473 Hp. 08126982083-8126937673 


PC Fatayat NU Kab. Aceh Tamiang 


Jl. Kota Lintang No. 23 Kuala 
Simpang Aceh Tamiang 
Telp. 0641-31815 


PC Fatayat NU Kab. Aceh Tenggara 


Jl. A. Yani No. 93 Kec. Babussalam 
Kotak Pos 45 Kutacane Aceh Tenggara 
Telp. 0629-21406 


PC Fatayat NU Kab. Aceh Tengah 


Jl. Pengedehen No. 11 Kp. Asia 
Takengon Aceh Tengah 
Telp. 0643-21478 


PC Fatayat NU Kab. Aceh Singkil 


Jl. Pondok Pesantren Darul Hasanah 
Syech Abdurraauf Jln Kilangan 
Telp. 0658-21193 


PC Fatayat NU Kab. Aceh Barat Daya 
Jl. Pondok Pesantren Terpadu 
Khatimatul Hikam Blang Pidie ABDYA 
Telp. 08136064437 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


16. PC Fatayat NU Kab. Sabang 


Jl. Agus Salim Komp. Mesjid Babul Taqwa 


le Meulee Kec. Suka Jaya Sabang 


17. PC Fatayat NU Kab. Siemeulue 
Jl. Cut Nyak Dhien No. 206 Siemeulee 
Telp. 0650-23691 


WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA 


1. PW Fatayat NU Sumatera Utara 
D/a. — Ina 
Jl. Halat Gg. Cempaka No. 13 B 
Medan 20215 


2. PC Fatayat NU Kab. Nias 


Jl. Diponegoro No. 202 
Gunung Sitoli Medan 22815 
PC Fatayat NU Kota Binjai 
Jl. Tuanku Imam Bonjol No. 2 
Binjai Sumatera Utara 


3. PC Fatayat NU Kota Binjai 


Jl. Tuanku Imam Bonjol No. 2 
Binjai Sumatera Utara 


4. PC Fatayat NU Kab. Simalungun 


JL. Masjid No. 58 Siantar 
Sumatera Utara 


5. PC Fatayat NU Labuhan Batu 


Jl. Sildorung No. 158E 
Rantau Prapat Sumatera Utara 


6. PC Fatayat NU Kodya Pematang Siantar 


Jl. Menambin Belakang No. 12E 
Pematang Sintar Sumatera Utara 


7. PC Fatayat NU Kab. Tapanuli Tengah 
Jl. AIP K.S. Tubun No. 3 
Kota Beringin Sibolga 22521 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


133 


134 


10. 


Te 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


PC Fatayat NU Kab. Tapanuli Selatan 


Sipangko Kec. Batang Angkola 
Tapanuli Salatan 22773 


PC Fatayat NU Kodya Medan 


Jl. Letda Sujono Gg. Jambu 
No. 20 Bandar Selamat 
Medan 20223 


PC Fatayat NU Tanah Karo 


d/a PC Nahdlatul Ulama 
Jl. Kapt. Slamet Ketaren No. 17 
Kaban Jahe Sumatera Utara 


PC Fatayat NU Kota Sibolga 


Jl. Pasak No. 19 Sibolga 22532 
Sibolga Sumut Sumatera Utara 


PC Fatayat NU Kab. Asahan 


Jl. Besar Sentang KM. 2.5 
Kisaran Sumatera Utara 


PC Fatayat NU Kab. Deli Serdang 
Jl. Medan Lubuk Pakam KM. 24 
Desa Perdamean Kec. Horawa 
Deli Serdang Sumatera Utara 


PC Fatayat NU Tebing Tinggi 
Jl. Rao No. 8-A 
Tebing Tinggi Sumatera Utara 


PC Fatayat NU Tanjung Pura 
Jl. Pemuda No. 65 
Tanjung Pura Sumatera Utara 


PC Fatayat NU Kodya Tanjung Balai 
Jl. Teuku Umar No. 74 
Tanjung Balai Sumatera Utara 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


lll. WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT 


1. 


10. 


PW Fatayat NU Sumbar 


Jl.Padang Pasir VI No. 12 
Padang 25122 


PC Fatayat NU Kodya Payakumbuh 


Jl. Bougenvile II No. 58 
Perumnas Kubang Gajah 
Payakumbuh 


PC Fatayat NU Kab. Sawahlunto/Sjj 
Perumnas Selasa Indah Muaro Blok D/05 
Kab. Sawahlunto/Sjj 


PC Fatayat NU Kab. 50 Kota 


Jl. Koto No. 66 Kubang Gajah 
Limbukan — Payakumbuh Barat 


PC Fatayat NU Pasaman 


Yayasan Pendidikan Ma'arif (YAPPA) 
Kombang Baru Ps Tapus Panti 
Pasaman 25352 


PC Fatayat NU Kota Padang Panjang 
Jl.. M. Yamin No. 136 Rt. VI 
Silaing Atas — Padang Panjang 


PC Fatayat NU Kab. Padang Pariaman 
Jl. H. Agus Salim Perumnas Blok E No. 26 
Kp. Baru — Pariaman 


PC Fatayat NU Kota Sawahlunto 
Jl. A. Yani Bik KUD Talawi Hilir 
Kec. Talawi — Sawahlunto 


PC Fatayat NU Kota Solok 


Dusun Aur Taganang Desa Sawah 
Sudut No. 11 Selayo — Solok 


PC Fatayat NU Kab.Pesisir Selatan 


Jl. Raya Padang Painan Km 30 
Siguntur Muda — Kab. Pesisir Selatan 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


135 


136 


11. PC Fatayat NU Kab. Tanah Datar 


Kampung Baru No. 5 
Batu Sangkar — Kab. Tanah Datar 


12. PC Fatayat NU Bukittinggi 
Pondok Pesantren Al-Ma'arif 
Garegeh — Bukittinggi 


13. PC Fatayat NU Kab. Solok 
BLK CV Intisehat Km 4 No. 199 
Koto Baru — Solok 


14. PC Fatayat NU Kota Padang 
Jl. Bandar Oto No. 18 A Padang 


15. PC Fatayat NU Kab. Agam 
Jl. Abdulmanan Blk No. 81 
Sarojo Mandiangin 
Silaing Atas — Padang Panjang 


WILAYAH PROVINSI RIAU 


1. PW Fatayat NU Propinsi Riau 
Jl. KH. Dahlan No. 98 A 


Sukajadi Pekanbaru — Riau Tel. 0761 42137 


2. PC Fatayat NU Kodya Pekan Baru 


Jl. Tanjung Batu No. 66 
Pekan Baru 28114 


3. PC Fatayat NU Siak Sriindrapura 


Desa Sialang Sakti Kec. Dayun 
Kab. Siak Sriindrapura 


4. PC Fatayat NU Selat Panjang 
d/a PC Nahdiatul Ulama 


Jl. Alahair No. 48 Selat Panjang RIAU 


5. PC Fatayat NU Bagan Siapi-Api 
d/a PC Nahdiatul Ulama 
Jl. Pusara Bagan Jawan RIAU 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


10. 


PC Fatayat NU Kampar 


d/a PC Nahdlatul Ulama 
Jl. D.I. Panjaitan No. 1 Kampar RIAU 


PC Fatayat NU Indragiri Ilir 

d/a Bapak Ya'kub Nur 

Jl. Muhammad Siap No. 107 

26-VI Flamboyan XI Kota Tembilah RIAU 


PC Fatayat NU Kab. Pelalawan 


D/a. PC NU Kab. Pelalawan 
Jl. Lintas Timur Km. 72 Pasar Baru 
Pkl. Kerinci Pelalawan ( Telp. 0761 493001 ) 


PC Fatayat NU Kuantan Singingi 


Jl. Proklamasi No. 99 Sei Jening 
Teluk Kuantan — Kuantan Singingi 
Telp. 0760 20724 


PC Fatayat NU Kota Dumai 


Jl. Janur Kuning Wisma Mini 
Jaya Mukti — Dumai ( HP. 0813 65448418 ) 


V. WILAYAH PROVINSI BANGKA BELITUNG 


1. 


PW Fatayat NU Bangka Belitung 
D/a. - Badriah 
Jl. Mentok No. 25 Pangkal Pinang 31323 


PC Fatayat NU Kab. Bangka 


Jl. Imam Bonjol No. 105 D 
Sungai Liat 33215 


PC Fatayat NU Belitung 
Jl. Dewi Sartika No. 21 Tanjung Pandan 33411 


PC Fatayat NU Bangka Barat 
d/a. — PW Fatayat NU Bangka Belitung 
Jl. Mentok No. 25 Pangkal Pinang 31323 


PC Fatayat NU Kab. Bangka Tengah 


d/a. — PW Fatayat NU Bangka Belitung 
Jl. Mentok No. 25 Pangkal Pinang 31323 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


137 


VI. 


138 


6. PC Fatayat NU Kodya Pangkal Pinang 


Jl. Syilendra Komplek MINU 
Pangkal Pinang 33127 


WILAYAH PROVINSI JAMBI 


1. 


PW Fatayat NU Provinsi Jambi 


Jl. Bangau II Rt. 11 Rw. 04 No. 29 


Kel. Tambak Sari 
Jambi ( Telp. 0741 — 32726 ) 


PC Fatayat NU Kota Jambi 


Jl. Kelelawar Raya No. 31 Rt. 29 Rw. 09 


Kel. Kebon Handil 


Perumnas Jelutung — Kota Jambi 


PC Fatayat NU Batanghari 


Lingkungan I Pasar Bulian 
Rt. 09 Rw. III No. 26 


Muara Bulian Jambi ( Telp. 0743 21820 ) 


PC Fatayat NU Tanjung Jabung Barat 


Jl. Panglima H. Saman No. 175 Rt. 08 


Kuala Tungkal Jambi 


PC Fatayat NU Muaro Bungo 


Irg. Rajawali Rt. 06 Rw. II No. 16 


Kel. Pasir Putih 
Muara Bungo — Jambi 


PC Fatayat NU Merangin 


Jl. Tengku Umar Rt. 01 Rw. 03 No. 33 


Kel. Pematang Kandis 


Kec. Bangko — Merangin ( Telp. 0746 21673) 


PC Fatayat NU Kerinci 

Jl. Cokroaminoto No. 33 Rt. 08 
Ling III Pasar Sungai Penuh 
Kab. Kerinci — Jambi 


PC Fatayat NU Bungo Tebo 
Jl. VII Unit II Rimbo Bujang 
Komplek MTs Nurul Jadid 
Tebo — Jambi 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


10. 


11. 


PC Fatayat NU Muaro Jambi 
D/a. PC NU Muara Jambi 
Desa Jambi Kecil 

Muara Jambi 


PC Fatayat NU Tg. Jabung Timur 
JI. H. Asri Rt. 02 Rw. 02 No. 24 
Muara Sabak 

Kab. Tanjung Jabung Timur 


PC Fatayat NU Sarolangun 

D/a. Rumah Sosial ( Hp. 0812 7386398 ) 
Jl. MTsN Sarolangun 

Kab. Sarolangun. 


VII. WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 


1. 


PW Fatayat NU Sumatera Selatan 


D/a. Hj. Rusydah Gasim ( Telp. 0711 357076 ) 
Jl. Mayor Salim Batubara Kebon Semai 
Sekip No.50 Palembang 30126 


PC Fatayat NU Kota Palembang 

D/a. Hj. Mahmudah ( Telp. 0711 321066 ) 
Jl. P.A. KA. Rahim No. 833 

Rt. 018 Rw. 07 Kel. Talang Semut 
Palembang 30135 


PC Fatayat NU Ogan Ilir (OI ) 
D/a. Hj. Wardiah ( 0711 581204 ) 
Jl. Raya Propinsi No. 079 
Meranjat Ilir 


PC Fatayat NU Tebing Tinggi 


D/a. Jl. Pasar Los No. 83 
Tebing Tinggi 


PC Fatayat NU Kota Pagar Alam 

D/a. Supartini, SH 

Jl. Pratu Suhir No. 49 ( Telp. 0730 622027 ) 
Pagar Alam Utara 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


139 


140 


10. 


11. 


12. 


13. 


PC Fatayat NU Lahat 


D/a. Dewi Kesumawati ( Telp. 0731 324631 ) 
Jl. Mayor Ruslan III No. 241 
Pasar Lama — Lahat 


PC Fatayat NU Banyu Asin (BA) 

Jl. Merdeka No. 100 

Perguruan Al-Maskri (Telp. 0711 891364 ) 
Pangkal Balai — Banyu Asin 


PC Fatayat NU Musi Banyu Asin (MUBA) 


Sungai Ilir Sumber Rezeki 
Musi Banyu Asin 30755 
Telp. 0815 3565639 


PC Fatayat NU Muara Enim 


D/a. Marhamah 
Jl. HP. Danal Lingkungan VI No. 149 
Kel. Muara Enim 


PC Fatayat NU Musi Rawas (Mura) 


D/a. Dra. Hanifah Hanan 
Jl. Yos Sudarso Rt. 1 No. 18 
Talang Kanan Lubuk Linggau 


PC Fatayat NU Oku Timur 


D/a. PCNU Oku Timur 
Kota Baru Belitang Sukaraja 
Buay Madang — Oku Timur 


PC Fatayat NU Oku Selatan 

D/a. PC NU Oku Selatan 

Jl. HI. Rusdi Abili Simpang Sender 
Ke. Banding Agung — Oku Selatan 


PC fatayat NU OKU 

D/a. Narmini 

Jl. Saung Naga KP. IV No. 3 
Batu Raja — OKU 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


VIII. WILAYAH PROVINSI LAMPUNG 


1. 


PW Fatayat NU Propinsi Lampung 
Jl. Purnawirawan No. 56 

Gedung Meneng — Bandar Lampung 
Telp. 0721 709525 


PC Fatayat NU Kab. Lampung Timur 


Jl. Ky. Hanafiyah No. 09 Sukadana 
Lampung Timur 
Telp. 0725625153 


PC Fatayat NU Lampung Barat 
Jl. Kesuma Raya No. 16 

Krui — Lampung Barat 

Telp. 0278 51247 


Fatayat NU Lampung Utara 


Jl. Bougenvile No. 35 
Kelapah Tujuh Kotabumi 


PC Fatayat NU Lampung Tengah 


Pesantren Al-Arsyad 
Jl. Teuku Umar No. 15B Barat Metro 


PC Fatayat NU Tanjung Raya 


d/a. PW Fatayat NU Propinsi Lampung 
Jl. Purnawirawan No. 56 

Gedung Meneng — Bandar Lampung 
Telp. 0721 709525 


PC Fatayat NU Talang Padang 


d/a. PC Nahdlatul Ulama 
Pesantren Modern NU 
Talang Padang Lampung Selatan 


PC Fatayat NU Way Seputih 
d/a. PC Nahdlatul Ulama 


samping SD Muhammadiyah Bandar Jaya 


Lampung Tengah 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


141 


9. PC Fatayat NU Sukadana 
d/a. PC Nahdlatul Ulama 
SA Anggawi Pasar Sukadana 
Lampung Tengah 


10. PC Fatayat NU Pagelaran 


d/a PC Nahdlatul Ulama 
Tanjung Kemala Pagelaran 
Lampung Selatan 


11. PC Fatayat NU Lampung Selatan 


d/a. Dra. Suyati 
Jl. Utama No. 5 (SMP Yahida) 
Ambarawa Lampung Selatan 35373 


12. PC Fatayat NU Kodya Lampung 


d/a. Helyawati Syaiful 
Jl. WR. Supratman No. 51 
Teluk Betung 


13. PC Fatayat NU Kedondong 
d/a. PC Nahdlatul Ulama 
Jl. Pasar Lama No. 75 Kedondong 
Lampung Selatan 


14. PC Fatayat NU Kota Agung 


d/a. PC Nahdlatul Ulama 
Jl. Merdeka Utara No. 1 Lampung 


15. PC Fatayat NU Manggala 
d/a. PC Nahdlatul Ulama 
Jl. 111/48 Ujung Gn. Ilir Manggala 
Lampung Utara 


IX. WILAYAH PROVINSI BENGKULU 


1. PW Fatayat NU Bengkulu 


D/a. - Sa'adah Mardliyati 
JL. Depati Payung Negara No. 04 Rt. 01 
Sukarami — Bengkulu 


2. PC Fatayat NU Kota Bengkulu 
JL. Merapi No. 04 Rt. 03 / 01 


142 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Kebun Tebeng Kec. Gading Cempaka 
Kota Bengkulu 
TELP. (0736) 26939 — 52452 


3. PC Fatayat NU Bengkulu Selatan 
Komplek Pondok Pesantren Al-Quraniah STIT 
JL. Avvan Baksin , Maria Avvan 
Manna Bengkulu Selatan Telp. (0739) 21689 


4. PC Fatayat NU Bengkulu Utara 
JL. Ratu Agung Karang Anyar II 
Kec. Kota Arga Makmur 
Bengkulu Utara 
TELP. 0737 — 521733 


5. PC Fatayat NU Rejang Lebong 


d/a. PC Nahdlatul Ulama 
Madrasah Ma'arif NU Talang Benih 
Curup Bengkulu 


6. PC Fatayat NU Kab. Manna 


d/a. PC Nahdlatul Ulama 
Bapak Najamuddin Zainil 
Pasar Ampera B-5 Manna Bengkulu 


X. WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA 


1. PW Fatayat NU DKI Jakarta 


Jl. Utan Kayu Raya No. 112 
Jakarta Timur 13130 
Telp / Fax. 021 — 8573160 


2. PC Fatayat NU Jakarta Utara 
D/a. Romlah ( Hp. 0828 08529300 ) 
Jl. Rawa Bebek Rt. 14 Rw. 11 No. 19 
Kel. Kec. Penjaringan 
Jakarta Utara 


3. PC Fatayat NU Jakarta Pusat 
D/a. Nina (0815 9998550 ) 
Jl. Kebon Jahe VIII No. 67 Rt. 08 Rw. 02 
Jakarta Pusat 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 143 


XI. 


144 


PC Fatayat NU Jakarta Selatan 

D/a. Muna Hasyim (Hp. 0812 8955481 ) 

Jl. Mampang Prapatan IV ( Buncit ) Gg. L. No. 2 

Rt. 006 Rw. 04 Jakarta Selatan 12790 ( Telp. 79192081 ) 


PC Fatayat NU Jakarta Timur 

D/a. Ida Marni 

Jl. Palad Gg. Sumber I Rt. 05 / 01 No. 43 
Polu Gadung Jakarta Timur 


PC Fatayat NU Jakarta Barat 
D/a. Zakiyah (0815 9699102 ) 
PW Fatayat NU DKI Jakarta 
Jl. Utan Kayu Raya No. 112 
Jakarta Timur 13130 

Telp / Fax. 021 — 8573160 


PC Fatayat NU Kabupaten Administrasi 


Kepulauan Seribu 
D/a. Fathilah, S.Ag 


PW Fatayat NU DKI Jakarta 
Jl. Utan Kayu Raya No. 112 
Jakarta Timur 13130 

Telp / Fax. 021 — 8573160 


WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT 


1: 


PW Fatayat NU Jawa Barat 
Jl. Binong Jati No. 24 Rt. 04 Rw. 07 
Bandung 40275 


PC Fatayat NU Majalengka 


Ponpes Raudlatul Mubtadiin 
Cisambeng Kec. Palasan 


PC Fatayat NU Kodya Bandung 


Jl. Kiara Condong Gg. Cipicung II 
No. 129 / 126 F — Bandung 


PC Fatayat NU Kab. Kuningan 


BTN Puri Asri A-47 Kel. Ciporang 
Kuningan 45114 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


5. PC Fatayat NU Kab. Bekasi 


Jl. Kalimalang Jatibaru No. 26 
Tambun — Bekasi 17510 


6. PC Fatayat NU Kab. Garut 


Jl. Cikuray No. 67 
Garut — Jawa Barat 


7. PC Fatayat NU Kodya Bekasi 


Jl. Jend. Sudirman Rt. 13 / 01 No. 54 
Bekasi 17143 


8. PC Fatayat NU Kab. Bogor 
Jl. Raya Sukabumi 
Gg. Ponpes Riyadul Aliyah 
Cisempur Cinagara Cigombong Bogor 


9. PC Fatayat NU Kab. Ciamis 


Jl. Raya Banjar Ciamis No. 19 A 
Ciamis 


10. PC Fatayat NU Kab. Indramayu 
Jl. Singaraja No. 188 
Indramayu 


11. PC Fatayat NU Kab. Cianjur 


Pasir Cempa Rt. 001 / 09 
Ciranjang — Kab. Cianjur 43282 


12. PC Fatayat NU Purwakarta 
Mts Al-Wahidah Cisantri Cilandak 
Cempaka — Purwakarta 41181 


13. PC Fatayat NU Kodya Cirebon 


Kesepuhan Rt. 001 / 01 No. 30 
Cirebon 45114 


14. PC Fatayat NU Kab. Sukabumi 


Jl. Ahmad Yani No. 205 
Sukabumi 43112 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 145 


146 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


Fatayat NU Kab. Cirebon 


Ponpes Gedongan Ender Astanajapura 


Cileduk — Cirebon 45118 


PC Fatayat NU Kab. Sumedang 
Jl. Anggrek No. 34 
Sumedang — Jawa Barat 


PC Fatayat NU Kab. Tasikmalaya 


Pesantren Cipasung Singaparna 
Tasikmalaya 46417 


PC Fatayat NU Kab. Karawang 
Jl. Tj. Pura Krajan Rt. 04 / 06 
Karawang 41316 


PC Fatayat NU Kota Tasikmalaya 


Jl. Dr. Sukarjo No. 47 
Tasikmalaya 46112 


PC Fatayat NU Kodya Bogor 
Jl. Bojong Baru Rt. 01 / 02 No. 1 
Pasir Kuda — Kota Bogor 


PC Fatayat NU Kodya Sukabumi 


Jl. Bhayangkara Gg. Merak No. 1 
Sukabumi 43123 


PC Fatayat NU Subang 
D/a. Kantor NU 

Jl. Terminal Baru No. 4 
Subang — Jawa Barat 
(Rifka Hp. 0812 20718858 ) 


PC Fatayat NU Kotif Cimahi 
D/a. Kantor NU 

Jl. Pojok Utara I 

Cimahi — Jawa Barat 


PC Fatayat NU Kotif Cilegon 


D/a. Kantor NU 
Madrasah Al-Jauharotunnagiyyah 
Cibeber — Cilegon Jawa Barat 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


25. PC Fatayat NU Kota Depok 


D/a. - Ummy Rizkiyah 
JI Gelatik 12 No. 26 
Depok I — Depok 16432 


XII. WILAYAH PROVINSI BANTEN 


1. 


PW Fatayat NU Banten 


d/a. Sahabat Durotun 
Jl. Letnan Jidun 


Kepandean Serak (Mulia Gas) Telp. 0254-216147 


PC Fatayat NU Kab. Serang 


Jl. KH. Abdul Hadi No. 09 Serang 
Banten 


PC Fatayat NU Kota Cilegon 
D/a. - Hj. Fikriah 

Jerang Ilir Rt. 02 Rw. 03 

Desa Karan Gamsem, Cibeber 


PC Fatayat NU Kab. Lebak 


d/a. — PC Nahdlatul Ulama Kab. Lebak 
Jl. RD Tumenggung Hardiwinangun 10 


Rangkasbitung Lebak 42314 


PC Fatayat NU Kab. Pandeglang 


D/a. - Rina Fauziah 
Kp. Sawah No. 27 Rt. 01 Rw. 01 
Mandalasari Kedu Hejo 


PC Fatayat NU Kab. Tangerang 


D/a. - Hj. Nilasari, SH 
Jl. Raya Lapan Kp. Suradita 
Rt. 01 Rw. 01 Cisauk Tangerang 


PC Fatayat NU Kota Tangerang 


D/a. - Titin Rusmiati 
Margasari Rt. 01 Rw. 03 
Margasari — Kota Tangerang 


PC Fatayat NU Kota Serang 


Jl. KH. TB. A. Thatib No. 41 
Serang 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


147 


XIII. WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH 


1. PW Fatayat NU Jawa Tengah 


Jl. Dr. Cipto 180 
Semarang 50125 
Telp. 024 — 8445288 


2. Korda Banyumas 


An. Dra. Hj. Hanifah Muyassaroh 
(Hp. 0813-28722460) 
PP Ihya ‘Ulumuddin Kesugihan Cilacap 


3. PC Fatayat NU Kab. Banjarnegara 
SDN 3 Klampok Purworejo Klampok 
Banjarnegara 53412 
Telp. 0286 — 591773 


4. PC Fatayat NU Kab. Banyumas 


Jl. Pancuwaris Gg. Karanganyar 1 No. 07 
Banyumas 53147 


5. PC Fatayat NU Cilacap 
PP Ihya' Ulumuddin 
Kesugihan Cilacap 
Jl. Kendil Wesi D-11 Cilacap 53123 


6. PC Fatayat NU Purbalingga 
d/a. Dra. Dartini 
Jl. Mayjend DI Panjaitan No. 16A 
Purbalingga 53381 
Tel. 0281 — 7618313 


7. Korda Kedu 


Jl. Kauman 13/127 Wonosobo 56311 
An. Hj. Umi Fatmah 
Telp. 0286-322249 


8. PC Fatayat NU Kab. Kebumen 
SMK Ma'arif Jl. Kusuma No. 75 
Kebumen 54311 

9. PC Fatayat NU Kab. Magelang 
MA Ma'arif Borobudur 


148 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


Jl. Syailendra Raya Borobudur 
Magelang 56553 
Telp. 0293 — 789775 


10. PC Fatayat NU Kab. Purworejo 
Jl. Berjan Gintungan Gebang 
Purworejo 
Telp. 0275-323943 


11. PC Fatayat NU Kab. Temanggung 
STAINU Temanggung 
Jl. Suwandi Suwardi Cekalan 
Temanggung 
Telp. 0293-493361 


12. PC Fatayat NU Kota Magelang 


Jl. P. Mangkubumi No. 18 
Jendralan 56121 Kota Magelang 56121 
Telp. 0293-310110 


13. PC Fatayat NU Kab. Wonosobo 
Jl. Kauman 13/127 
Wonosobo 56311 
Telp. 0286-322249 


14. Korda Pati 


Kantor NU 
Jl. Dr. Susanto No. 4 Pati 
Telp. 0295-452716 


15. PC Fatayat NU Pati 


An. Hj. Umi Hanik, M.Pd. 
Jl. Susanto 4 
Pati ( Telp. 0295 452716) 


16. PC Fatayat NU Blora 


Jl. Kapuas 29 Kedung Jenar 
Blora 58217 


17. PC Fatayat NU Cepu 


JI.. Diponegoro Lr. II / 20 
Cepu 58312 Telp. 0296 — 425165 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 149 


18. PC Fatayat NU Jepara 


Mts Al-Islam Saripan Jepara 

Jl. Pangeran Sarip 33 Gg. Sarip I 
Jepara 59412 

Telp. 0291-591446 


19. PC Fatayat NU Lasem 


Komplek Al-khittoh 
Jl. Selopuro Lasem Rembang 
Lasem Telp. 0259-531713 


20. PC Fatayat NU Kudus 


Jl. KH. Wahid Hasyim No. 2A 
Kudus Telp. 0291-453735 


21. PC Fatayat NU Rembang 
Jl. Sudirman No. 33A 
Rembang 59211 
Telp. 0295-692884 


22. PC Fatayat NU Kab. Pemalang 
Jl. Pemuda No. 49 
Pemalang 52313 Telp. 0284 — 321631 


23. Korda Pekalongan 
Ds. Babakan Rt. 03 Rw. 01 Kec. Kramat 
Kab. Tegal Telp. 0283-315187 


24. PC Fatayat NU Kab. Batang 


Jl. A. Yani Gg. IV/170 
Kauman Batang 51215 


25. PC Fatayat NU Brebes 
Jl. Jend. Sudirman No. 126 
Ketanggungan — Brebes 52263 


26. PC Fatayat NU Kab. Pekalongan 


Jl. Karangjati Rt. 02 Rw. 01 Wiradesa 
Pekalongan 


27. PC Fatayat NU Kota Pekalongan 
Jl. Darma Bakti 153 Medono 


150 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


Pekalongan Barat 
Telp. 0285-420061 


PC Fatayat NU Kota Tegal 

SMU NU 

Jl. Dr. Wahidin Pesurungan Kidul 
Kota Tegal 52116 

Telp. 0283 358640 


PC Fatayat NU Kab. Tegal 
Ds. Babakan Rt. 03 Rw. 01 Kec. Kramat 
Kab. Tegal Telp. 0283-315187 


Korda Semarang 

Jl. Sutejo Kelurahan Pringapus 
Kec. Pringapus 

Kab. Semarang 50553 

Telp. 024 — 6930552 


PC Fatayat NU Demak 

Jl. Sultan Hadiwijaya No. 28 
Demak 59511 

Telp. 0291-685722 


PC Fatayat NU Grobogan 

Jl. Gang Tirta 53 B Purwodadi 
Grobogan 58111 

Telp. 0292-422122 


PC Fatayat NU Kab. Semarang 

d/a. Siti Qoniah Zabidi 

Jl. Sutejo Kelurahan Pringapus 

Kec. Pringapus Kab. Semarang 50553 
Telp. 024 — 6930552 


PC Fatayat NU Kota Semarang 
Jl. Jend. Sudirman No. 49 

Kota Semarang 

Telp. 024-7606230 


PC Fatayat NU Kota Salatiga 
d/a. Dewi Maryam 
Jl. Banyuputih Barat Rt. 02 Rw. 13 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


151 


152 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


Sidorejo Lor Kec. Sidorejo 
Salatiga Telp. 0298-325782 


PC Fatayat NU Kendal 


Jl. Raya Kendal 299 
Kendal Telp. 0294 381300 


Korda Surakarta 


Jl. Paragcantel No. 20 RT. 03/01 
Langgar Barokah Mengkuyudan 
Surakarta 57142 (Telp. 0271-723267) 


PC Fatayat NU Sukoharjo 
Jl. A. Yani No. 176 
Kertasura 57167 Telp. 0271 780457 


PC Fatayat NU Karang Anyar 


D/a. Ninik Sulistini 
Nano Rt. 03 / IV Tawangmangu 
Karang Anyar 57792 


PC Fatayat NU Sragen 
Jl. WR. Supratman 15 A 
Sregen — Telp. 0271 91930 


PC Fatayat NU Wonogiri 


D/a. Robiatul Adawiyah 
Palapa Elektronik Purwantoro 
Wonogiri 57695 

Telp. 081548336209 


PC Fatayat NU Boyolali 


Jl. Kenanga No. 1 Pulesan Dawung 
Boyolali 57313 Telp. 0276 321945 


PC Fatayat NU Klaten 


CV IKADA Tegal Sari Ngawanggo Ceper 
Klaten 57465 


PC Fatayat NU Purwokerto 
D/a. Sanani Suharno 
Kauman Lama 1/22 -A 
Purwokerto 53114 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


XIV. WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR 


10. 


PW Fatayat NU Jawa Timur 
Jl. Raya Darmo no. 96 
Surabaya 60241 


PC Fatayat NU Ngawi 
d/a. Kantor DPC PKB 
Jl. A. Yani No. 459 - Ngawi 


PC Fatayat NU Gresik 


D/a. - Dra. Hj. Wafiroh Ma'sum 
Jl. MH. Thamrin No. 74 Gresik 61155 


PC Fatayat NU Kota Malang 


Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 21 
Malang 


PC Fatayat NU Kab. Pasuruan 
Jl. RA. Basuni No. 9 Sooko 
Pasuruan 


PC Fatayat NU Lamongan 
Jl. Andansari no. 40 Lamongan 


PC Fatayat NU Kota Pasuruan 


d/a. Dra. Masfufah 
Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 2 Pasuruan 


PC Fatayat NU Surabaya 


Jl. Bubutan VI / 2 
Surabaya 


PC Fatayat NU Kota Kediri 


Jl. Sriwijaya No. 80 
Kediri 


PC Fatayat NU Sidoarjo 
Jl. KH. Mukmin 64 
Sidoarjo 61214 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


153 


154 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


PC Fatayat NU Kab. Kediri 


Jl. Imam Bonjol No. 16 
Kediri 


PC Fatayat NU Kab. Mojokerto 
D/a. Kantor NU 
Jl. R.A. Basuni No. 9 Sooko Mojokerto 


PC Fatayat NU Kodya Blitar 


Jl. Masjid No. 22 
Blitar 66112 


PC Fatayat NU Kota Mojokerto 
Jl. Hasyim Asy'ari No. 2 
Mojokerto 


PC Fatayat NU Kab. Blitar 


Jl. Masjid No. 22 
Blitar 66112 


PC Fatayat NU Bangil 
D/a. Aisyaturrabi'ah 
Jl. Diponegoro II No. 320 Bangil 


PC Fatayat NU Pacitan 

D/a. Dra. Umi Sudarsih 

PEC * EL-ROIDA * 

Jl. Tentara Pelajar Widoro Pacitan 


PC Fatayat NU Bojonegoro 
D/a. Kantor NU 
Jl. A. Yani 12 Bojonegoro 


PC Fatayat NU Kab. Madiun 
Jl. Jend. Sudirman No. 8 
Madiun 


PC Fatayat NU Kab. Malang 


D/a. Hikmah Bafagih, S.Pd 
Jl. Raya Kebonagung No. 99 Pakisaji Malang 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


PC Fatayat NU Bondowoso 
d/a. lin Nurhasanah R. S.P 
Jl. Agus Salim No. 85 Bondowoso 


PC Fatayat NU Kota Madiun 
Jl. Muria No. 36 
Madiun 63116 


PC Fatayat NU Trenggalek 
Jl. P. Sudirman 26 
Trenggalek 


2PC Fatayat NU Situbondo 
d/a. Nyai Hj. Juwairiyah M Pd.I 
Ponpes Salafiah Syafi'iyah 
Sukorejo — Situbondo 


PC Fatayat NU Nganjuk 
D/a. Maslachah SPd.I 
Jl. A. Yani No. 24 Nganjuk 


PC Fatayat NU Bangkalan 
d/a. Hj. Djumatul Kholisoh 
Jl. RE Martadinata No. 30 Bangkalan — Madura 


PC Fatayat NU Ponorogo 


D/a. Dra. Usnida M. Zawawi 
Jl. KH. Ahmad Dahlan 60 
Ponorogo 


PC Fatayat Pamekasan 


d/a. Risgiyatul Qomariyah 
Jl. R. Abd. Aziz 95 Pamekasan 


PC Fatayat NU Tulungagung 
d/a. Dra. Istiro'if 
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Tulungagung 


PC Fatayat NU Sampang 
d/a. Dra. Endang S. Robban 
Jl. Pemuda Baru IV / 4 Sampang — Madura 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


155 


156 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


PC Fatayat NU Magetan 


d/a. Siti Nurhayati, S.Ag. 
LP Maarif Mojopuro Magetan 


PC Fatayat NU Sumenep 
d/a. Hj. Honnaniyah A 
Jl. Trunojaya 295 Sumenep 


PC Fatayat NU Jember 


Jl. Gajahmada XXXI Blok 10 No. 185 
Kaliwates Jember 


PC Fatayat NU Bawean 
Jl. Beringin No. 7 
Sangkapura — Bawean 


PC Fatayat NU Jombang 
Jl. Gatot Subroto No. 4 
Jombang 


PC Fatayat NU Tuban 


Jl. P. Diponegoro No. 17 
Tuban 


PC Fatayat NU Kraksaan 
PP Nurul Jadid 
Paiton — Probolinggo — Kraksaan 


PC Fatayat NU Kencong 
d/a. Khoris Sunarsi, S.Ag 
Jl. Mayangan Jatiagung 3 
Gumukmas Jember 


PC Fatayat NU Lumajang 
Jl. Alun-alun Timur No. 5 
Lumajang 


PC Fatayat NU Banyuwangi 
Jl. A. Yani No. 59 
Banyuwangi 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


41. 


42. 


43. 


44. 


PC Fatayat NU Kab. Probolinggo 


Jl. KH. Hasyim As'ary No. 27 
Probolinggo 


PC Fatayat NU Masalembu 
Jl. Masdar 

PP Assalafiyah I 
Masalembu 


PC Fatayat NU Kota Probolinggo 
D/a. Umil's 
Jl. Mastrip No. 1 Probolinggo 


PC Fatayat NU Kangean 


Jl. Raya Arjasa 
Kangean 69491 


XV. WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 


1. 


PW Fatayat NU Kalimantan Barat 
D/a. - Hesti ( Telp. 0511-255337 ) 
Jl. Imam Bonjol Gg. Bansir II No. 64 
Pontianak 


PC Fatayat NU Kab. Sintang 


D/a. - lim Faigotul Himmah, S.Ag 
Jl. Imam Bonjol 

Komplek Masjid An-Nur 81 
Sintang 78611 


PC Fatayat NU Kab. Kapuas Hulu 


Jl. WR. SUPRATMAN SAWAI I No. 2 
Kapuas Hulu — Telp. 0567 22052 


PC Fatayat NU Sungai Raya Kab. Pontianak 


Jl. Sultan Agung No. 22 
Rasau Jaya I — Kab. Pontianak 


PC Fatayat NU Kab. Ketapang 
Jl. Merdeka No. 15 

Toko Usaha Baru 

Ketapang 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


157 


6. PC Fatayat NU Kab. Bengkayang 


Jl. Kalimantan No. 33 
Singkawang — Bengkayang 


7. PC Fatayat NU Kota Singkawang 
Jl. Jend. Sudirman No. 19 B 
Singkawang — Telp. 0562 — 632422 


8. PC Fatayat NU Kab. Sambas 


d/a. PW Fatayat NU Kalimantan Barat 
D/a. - Hesti ( Telp. 0511-255337 ) 

Jl. Imam Bonjol Gg. Bansir II No. 64 
Pontianak 


9. PC Fatayat NU Rasau Jaya 


Komplek Pasar Lama Rasau Jaya 
No. 28 Rasau Jaya Kalimantan Barat 
Telp. 0561-7077989 


10. PC Fatayat NU Kota Pontianak 


Jl. Raya Desa Nusapati 
Pontianak Kalimantan Barat 


XVI. WILAYAH KALIMANTAN SELATAN 


1. PW Fatayat NU Kalimantan Selatan 


Jl. Gatot Subroto II No. 18 Rt. 34 
Banjarmasin 70235 
Telp. 0511-3251257 Fax. 0511-3250916 


2. PC Fatayat NU Banjarmasin 


Jl. Pekapuran B Laut Rt. 13 No. 102 
Banjarmasin 70233 
Telp. 0511-2359930 


3. PC Fatayat NU Banjarbaru 


Jl. Bringin No. 1 Banjarbaru 
Kalimantan Selatan 


4. PC Fatayat NU Martapura 


Gedung NU Jl. A. Yani No. 3 Km. 40 Martapura 
Kab. Banjar Kalimantan Selatan 


158 Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


5. PC Fatayat NU Gambut 
Jl. A. Yani Km. 12.8 Rt. 7Rk. 2 
No. 35 Gambut Kab. Banjar 
Kalimantan Selatan 


6. PC Fatayat NU Sungai Tabuk 


Jl. Swadaya Rt. III Rw. I Sungai Tabuk 
Keramat Kab. Banjar 70653 
Kalimantan Selatan 


7. PC Fatayat NU Barito Kuala 


Jl. Pj. Buih Gg. Rahman No. 01 Rt. 3 
Kel. Ulu Benteng Marabahan 

Barito Kuala Kalimantan Selatan 
Telp. 0511-4799702 


8. PC Fatayat NU Tanah Laut 
Jl. Sawahan Rt. 25 No. 45 Pelaihari 
Tanah Laut — Kalimantan Selatan 
Telp. 0512-21597 


9. PC Fatayat NU Tanah Bumbu 


Jl. Hasanuddin No. 09 Pagatan 
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan 
Telp. 0518-38777 


10. PC Fatayat NU Kota Baru 


Jl. H. Agus Salim No. 33 Kota Baru 
Kalimantan Selatan 


11. PC Fatayat NU Tanjung 
Jl. Ir. P. H. Muhammad Noor 
Desa Sulingan (Gdg. Ma'arif) Tanjung 
Kab. Tabalong 71571 Kalimantan Selatan 
Telp. 0526-21980 


12. PC Fatayat NU Kelua 


Jl. A. Yani Km. 1.5 Pari-pari Rt. II No. 17 
Kelua Kab. Tabalong Kalimantan Selatan 


13. PC Fatayat NU Balangan 


d/a. Hj. Sumiati Jl. A. Yani Rt. VI No. 27 
Paringin Kab. Balangan Kalimantan Selatan 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 159 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


PC Fatayat NU Barabai 

Jl. Surapati Rt. 11 No. 43 Barabai 
Kab. Hulu Sungai Tengah 71312 
Kalimantan Selatan 


PC Fatayat NU Labuan Anas Haruyan 
Jl. Divisi IV ALRI Haruyan 

Kab. Hulu Sungai Tengah 71363 
Kalimantan Selatan 


PC Fatayat NU Amuntai 


Jl. P. Antasari No. 127 Rt. 02 
Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara 
Kalimantan Selatan 


PC Fatayat NU Alabio 

Jl. Pandan Sari Rt. 2 No. 16 
Kec. Sei Pandan Alabio 

Kab. Hulu Sungai Utara 71455 
Kalimantan Selatan 


PC Fatayat NU Danau Panggang 

Jl. Sukaramai No. 185 Rt. II Desa Pandamaan 
Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara 
Kalimantan Selatan 


PC Fatayat NU Kandangan 

Jl. Jend. Sudirman No. 17 (Rumah Banjar) 
Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan 71211 
Kalimantan Selatan 

Telp. 0517-21682 


PC Fatayat NU Tapin 

Gedung NU Jl. Darussalam 
Cangkring Rantau Kab. Tapin 71112 
Kalimantan Selatan 


XVII. WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 


160 


1; 


PW Fatayat NU Kalimantan Tengah 


d/a. Dra. Norhidayah (Hp. 0813-49170059) 
Jl. Intan II No. 335 Palangka Permai G. Obos XII 
Palangkaraya 73112 ( Telp. 0536-3227775) 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


2. Fatayat NU Kota Palangkaraya 


Jl. Sumbawa No. 23 (TK Al Iman) 
Palangkaraya 


3. PC Fatayat NU Kab. Katingan 
Jl. Kenanga No. 82 
Kasongan Lama 74411 (Telp. 0536-4041813) 


4. PC Fatayat NU Kab. Pulang Pisau 


d/a.Siti Fatimah 
Jl. Masrumi Layar No. 48 Rt. VIII 
Pulang Pisau ( Telp. 0513 61344 ) 


5. PC Fatayat NU Kab. Kota Waringin Timur 


d/a. Husnawati, S.Ag ( Hp. 0812-50604994 ) 
Jl. S. Parman No. 7 Sampit 74322 


6. PC Fatayat NU Kotawaringin Barat 


d/a. H. Nurhanudin, S.Pd. 
Kantor KPU Kobar 


7. PC Fatayat NU Seruyan 
d/a. Anang Rusli (Yayasan Darul Mukmin) 
Jl. Pelita No. 17 Kuala Pembuang, Seruyan 


8. PC Fatayat NU Barito Utara 


d/a. Hj. Mastaniah 
Jl. Mawar No. 02 Rt. 20 Muara Teweh Barito Utara 
Telp. 0519 — 22466 


9. PC Fatayat NU Gunung Mas 
Jl. Cilik Riwut No. 51 
Kuala Kurun 74511 


10. PC Fatayat NU Murung Raya 


Jl. Merdeka Rt. 1 Rw. 1 No. 22 Kec. Murung 
Murung Raya 


11. PC Fatayat NU Kab. Kuala Kapuas 
Via PW Fatayat NU 
Jl. Intan II No. 335 Palangka Permai G. Obos XII 
Palangkaraya 73112 ( Telp. 0536-3227775) 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 161 


12. PC Fatayat NU Kab. Barito Selatan 


Via PW Fatayat NU 
JI. Intan II No. 335 Palangka Permai G. Obos XII 
Palangkaraya 73112 ( Telp. 0536-3227775) 


13. PC Fatayat NU Barito Timur 


Via PW Fatayat NU 
JI. Intan II No. 335 Palangka Permai G. Obos XII 
Palangkaraya 73112 ( Telp. 0536-3227775) 


14. PC Fatayat NU Lamandau 


Via PW Fatayat NU 
JI. Intan II No. 335 Palangka Permai G. Obos XII 
Palangkaraya 73112 ( Telp. 0536-3227775) 


XVIII WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 


162 


1: 


PW Fatayat NU Kaltim 

Jl. Imam Bonjol No. 07 
Samarinda Telp. 0541 — 756591 
Fax. 0541-756590 


PC Fatayat NU Samarinda 

d/a. PW Fatayat NU Kaltim 

Jl. Imam Bonjol No. 07 

Samarinda Telp / FAX. 0541-756590 


PC Fatayat NU Balikpapan 

d/a. Dra. Nur Cahya ( HP 0812581280 ) 
Jl. Mayjen Sutoyo Rt. 5 Rw. 2 No. 23 B 
Gunung Malang 

Balikpapan 76122 


PC Fatayat NU Pasir 

d/a. Ibu Siti Khadijah 

Jl. Kandilo Bahari Rt. 01 NO. 52 
Tanah Grogot Telp. 0543 — 22511 


PC Fatayat NU Tarakan 

d/a. Toko Buku Karya Anda 

Jl. Jend. Sudirman No. 192 
Tarakan 7711 Telp. 0551 - 51322 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


6. PC Fatayat NU Berau 
d/a. Sariwana 
Jl. Kartini No. 59 Tanjung Redeb 
Kabupaten Berau Telp. 0554 — 22612 


7. PC Fatayat NU Kutai Timur 
Jl. Yos Sudarmo VI No. 02 Sangatta 
Kab. Kutai Timur 
Telp. 0549 — 22215 


8. PC Fatayat NU Kota Bontang 


d/a. Sumiati ( HP. 08164571713 ) 
Jl. Manunggal Rt. 14 NO. 40 
Komp. DDI Brebas Bontang 

Telp. 0548 — 26886 / 0548 - 25250 


9. PC Fatayat NU Kutai Kartanegara 


d/a. Drs. Mazhar Nawawi SH 
Jl. Teratai Rt. 11 NO. 25 Tenggarong 


10. PC Fatayat NU kab. Kutai Barat 


Jl. Gunung Aji Rt. 03 
Melak Ulu Sendawar 
Kutai Barat 


11. PC Fatayat NU Kab Bulungan 


d/a. Burhanuddin Ms 
Jl. Teuku Umar Rt. 2 No. 48 
Bulungan Telp. 0552 — 21677 


12. PC Fatayat NU Kab. Malinau 


d/a. Hartono 
Jl. Dayan Rt. I 
Malinau 75154 


13. PC Fatayat NU Kab. Nunukan 


d/a. H.A. Sholeh 

Toko Buku Sumber Ilmu 

Jl. Pasir Putih Rt. 87 

Kab. Nunukan Telp. 0556 — 21314 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 163 


XIX. 


164 


14. PC Fatayat NU Nunukan 


d/a. Rani 
Jl. Pendidikan Rt. 04 No. 77 
Nunukan Utara 77482 


WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 


1. 


PW Fatayat NU Sulawesi Selatan 


Jl. Baji Pangasseng No. 26 
Ujung Pandang 90134 


PC Fatayat NU Bone 
Jl. Basse Kajura No. 2 
Watampone — Bone 97732 


PC Fatayat NU Wajo 
Jl. Lombok No. 19 
Wajo 90915 


PC Fatayat NU Pare-pare 
Jl. H. Andi Abubakar No. 21 
Pare-pare 91114 


PC Fatayat NU Ujung Pandang 


Jl. Sultan Alauddin II Lrg 5 / 3 
Ujung Pandang 


PC Fatayat NU Jeneponto 
Jl. Anggrek No. 24 Binamu 
Kab. Jeneponto 


PC Fatayat NU Bulukumba 
Jl. Kartini No. 12 
Kab. Bulukumba 92511 


PC Fatayat NU Polmas 


Jl. Jend. Sudirman Lr. II No. 27 
Polmas 


PC Fatayat NU Gowa 


Jl. KH. Wahid Hasyim No. 46 
Sungguminasa — Kab. Gowa 92111 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


PC Fatayat NU Tanah Toraja 


Jl. P. Diponegoro 
Rantepao - Tator 


PC Fatayat NU Bantaeng 
Rappoa No. B-2 Biangkeke 
Kec. Tompabulu — Bantaeng 92461 


PC Fatayat NU Soppeng 


Jl. Cendana SMA 3 Sengkang 
Kab. Wajo - Soppeng 


PC Fatayat NU Maros 


Jl. Garuda Maccopo No. 19 
Maros 


PC Fatayat NU Pinrang 


Jl. Ambo Daming No. 24 
Pinrang 


PC Fatayat NU Mamuju 
Jl. Yos Sudarso No. 15 
Mamuju 91511 


PC Fatayat NU Majene 
Jl. Jend. Sudirman No. 50 
Majene 91412 


XX. WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 


1. 


PW Fatayat NU Sulawesi Tenggara 


Jl. Kosgoro No. 21 Kel. Baruga 
Kodya Kendari 93117 
Telp. 0813-42642338 


PC Fatayat NU Kab. Kolaka 
Jl. Suru No. 108 

Kolaka Kec. Latambaga 
Kab. Kolaka 93572 

Telp. 0813-41542971 


PC Fatayat NU Kab. Muna 
Jl. Palaengkuta No. 41 Raha 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


165 


Kab. Muna — Sultra 93613 
Telp. 0813-42770023 


PC Fatayat NU Kota Bau-Bau 


Jl. Erlangga No. 171 Kel. Bone-Bone 
Kota Bau-Bau 93925 
Telp. 0816-4315504 


PC Fatayat NU Kab. Bau-Bau 
Jl. Latsitarda No. 20 

Bau-Bau 

Telp. 0813-41549510 


PC Fatayat NU Kab. Konawe Selatan 
Jl. SMPN I Ranomeeto 

Kab. Konawe Selatan 

Telp. 0815-24724553 


PC Fatayat NU Kab. Konawe 
Jl. A. Yani No. 3 Wua-Wua 
Kendari 93117 

Telp. 0813-41543320 


PC Fatayat NU Kota Kendari 
Jl. Cendrawasih No. 5 
Kendari 93232 


XXI. WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 


166 


1: 


PW Fatayat NU Sulawesi Tengah 
D/a. - Nisbah 

Perum Boyaoge Indah 

Jl. Agatis No. 9 

Palu 


PC Fatayat NU Donggala 
JI. Bali No. 19 
Donggala — Sulteng 


PC Fatayat NU Kodya Palu 
Jl. S. Sausu No. 10 
Palu 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


XXII. WILAYAH PROVINSI GORONTALO 


1. 


PW Fatayat NU Gorontalo 

D/a. — Faini 

Pondok Pesantren Al-Khairot 

Jl. Naniwartabone, Kel. Denbe II 
Kec. Kota Utara — Kota Gorontalo 


PC Fatayat NU Kota Gorontalo 
Jl. S. Parman No. 70 
Kota Gorontalo 95121 


PC Fatayat NU Pohuwato 

Jl. Cenrawasi No. 48 

Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur 
Gorontalo 


PC Fatayat NU Boalemo 

Jl. SIS Al-Jufri Komp. PP Al-Khaeraat 
Tilamuta Kab. Boalemo 

(CP. 085240491215) 


PC Fatayat NU Limboto 

d/a. PW Fatayat NU Gorontalo 
D/a. — Faini 

Pondok Pesantren Al-Khairot 

Jl. Naniwartabone, Kel. Denbe II 
Kec. Kota Utara — Kota Gorontalo 


PC Fatayat NU Bonebolango 
Jl. Naniwartabone No. 93 

Desa Tanggilingo 

Kec. Kabila Kab. Bone Bolango 


XXIII.WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA 


1. 


PW Fatayat NU Sulawesi Utara 


Jl. Cik Ditiro II No. 57 
Menado 95121 


PC Fatayat NU Sangir Talaut 
Jl. Cik Ditiro II No. 57 
Menado 95121 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


167 


XXIV. WILAYAH PROVINSI BALI 


1, 


PW Fatayat NU Bali 
Buana Raya Perumahan Mas Indah No. 21 
Denpasar — Bali 


PC Fatayat NU Kab. Buleleng 
Jl. Hasanuddin No. 28 B 
Singaraja Bali 81114 


PC Fatayat NU Badung 

Puri Jimbaran B 47 

Jl. Uluwatu II gg. Celagi Basur 
Jimbaran — Bali Telp. 0361 704148 


PC Fatayat NU Kab. Klungkung 


Jl. Mawar No. 9 Semarapura 
Klungkung Telp. 0366 — 22886 


PC Fatayat NU Kab. Jembrana 


Jl. Gunung Raung No. 2 Loloan Timur Negara 
Bali 82216 ( Telp. 0365 42066 ) 


PC Fatayat NU Tabanan 


Jl. Kamboja Gang VIII No. 1 
Tabanan — Bali ( Telp. 0361 812326 ) 


PC Fatayat NU Kota Denpasar 

D/a. Maria Ulfah ( Hp. 085237086793 ) 
Jl. A. Yani Gg. Sunan Bonang No. 1 
Denpasar ( Telp. 0361 231225 ) 


XXV. WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 


168 


i: 


PW Fatayat NU NTB 


D/a. Nurhayati Moerad 

Jl. Ade Irma Suryani Gg. Panda 1/15 
Monjok Perluasan 

Mataram ( Telp. 0370 643658 ) 


PC Fatayat NU Kab. Lombok Timur 


Jl. Laskar No. 31 Danger Masbagek 
Lombok Timur ( Telp. 0370 631641 ) 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


XXVI. 


PC Fatayat NU Kab. Lombok Barat 


Sekretariat DPRD Lombok Barat 
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Gerung 
Lombok Barat ( Telp. 0370 681312 ) 


PC Fatayat NU Kab. Sumbawa 


D/a. Rahmatika Nurdin, S.Pd 
Komplek Panto Daeng 8 Rt. 03 Rw. 07 
Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa 


PC Fatayat NU Kab. Dompu 


Jl. Manuru Bata No. 35 
Dompu 84214 ( Telp. 0373 21386 ) 


PC Fatayat NU Kota Bima 


Jl. Melati No. 10 Tolomundu 
Bima ( Telp. 0374 646513) 


PC Fatayat NU Kabupaten Bima 


D/a. Sari Rahmawati Masyun, S.Ag 
Jl. Mawar No. 22 Saleko 
Bima 84117 ( Telp. 0374 42761) 


PC Fatayat NU Kab. Lombok Tengah 
d/a. Dra. Handayani 

Jl. Alamanda Gg. Dahlia Praya 
Lombok Tengah NTB 


PC Fatayat NU Kab. Mataram 

d/a. PW Fatayat NU NTB 

D/a. Nurhayati Moerad 

Jl. Ade Irma Suryani Gg. Panda 1/15 
Monjok Perluasan 

Mataram ( Telp. 0370 643658 ) 


WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 


PW Fatayat NU NTT 
Jl. Siliwangi No. 12 
Kupang 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


169 


XXVII. 


170 


PC Fatayat NU Kab. Flores Timur 


JI. Herman Fernandes No. 72 
Lorong Pasar Inpres 
Larantuka 86217 


PC Fatayat NU Ende 


JI. Masjid | No. 45 
Ende 86311 


WILAYAH PROVINSI MALUKU 


PW Fatayat NU Maluku 

D/a. Dra. Uri Daeng Malimpo 

JI. Kebun Cengkeh Rt. 03 Rw. 09 No. 1 
Batu Merah Atas — Ambon 

Hp. 0813 43174105 


PC Fatayat NU Kota Ambon 

D/a. Dra. Uri Daeng Malimpo 

JI. Kebun Cengkeh Rt. 03 Rw. 09 No. 1 
Batu Merah Atas — Ambon 


PC Fatayat NU Masohi ( Maluku Tengah ) 
d/a. PC Nahdlatul Ulama 

Jl. St. Hasanuddin No. 98 Rt. 004/02 
Ambon 


PC Fatayat NU Tual ( Maluku Tenggara ) 
d/a. PW Fatayat NU Maluku 

Jl. Kebun Cengkeh Rt. 03 Rw. 09 No. 1 
Batu Merah Atas — Ambon 

Hp. 0813 43174105 


PC Fatayat NU Namlea Buru 

d/a. PW Fatayat NU Maluku 

Jl. Kebun Cengkeh Rt. 03 Rw. 09 No. 1 
Batu Merah Atas — Ambon 

Hp. 0813 43174105 


PC Fatayat NU Saumlaki ( Maluku Tenggara Barat ) 
d/a. PW Fatayat NU Maluku 

Jl. Kebun Cengkeh Rt. 03 Rw. 09 No. 1 

Batu Merah Atas — Ambon 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


ya 


10. 


XXVIII. 


XXIX. 


Hp. 0813 43174105 


PC Fatayat NU Piru ( Seram Bagian Barat ) 
d/a. PW Fatayat NU Maluku 

JI. Kebun Cengkeh Rt. 03 Rw. 09 No. 1 
Batu Merah Atas — Ambon 

Hp. 0813 43174105 


PC Fatayat NU Bula ( Seram Bagian Timur ) 
d/a. PW Fatayat NU Maluku 

JI. Kebun Cengkeh Rt. 03 Rw. 09 No. 1 
Batu Merah Atas — Ambon 

Hp. 0813 43174105 


PC Fatayat NU Dobo ( Pulau Pulau Aru) 


d/a. PW Fatayat NU Maluku 

JI. Kebun Cengkeh Rt. 03 Rw. 09 No. 1 
Batu Merah Atas — Ambon 

Hp. 0813 43174105 


PC Fatayat NU Bula ( Seram Bagian Timur ) 


d/a. PW Fatayat NU Maluku 

Jl. Kebun Cengkeh Rt. 03 Rw. 09 No. 1 
Batu Merah Atas — Ambon 

Hp. 0813 43174105 


WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA 


PC Fatayat NU Maluku Utara 
d/a. PC Nahdlatul Ulama 

Jl. Danil Bohang SK X/3 
Salero Ternate 


WILAYAH PROVINSI PAPUA 


W Fatayat NU Papua 


Jl. Percetakan Negara No. 126 
Komplek Masjid Jami'i 
Jayapura 99111 


PC Fatayat NU Fak-Fak 
Jl. Izak Telussa No. 53 
Fak-Fak 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


171 


3. 


PC Fatayat NU Kodya Jayapura 
Jl. Biak No. 15 Abepura 
Jayapura 


PC Fatayat NU Manokwari 
D/a. Kantor NU 

Jl. Trikora Mosi 
Manokwari 


PC Fatayat NU Kab. Sorong 
D/a. SD An-Nur Yapis 

Jl. Yapen No. 2 Kampung Baru 
Sorong 


XXX. WILAYAH PROVINSI KEP. RIAU/BATAM 


172 


1: 


PW Fatayat NU Prop Kep. Riau 


Komplek Seruni Indah Blok ANo. 7 
Batam Centre — Batam TELP. 0778 — 460038 
HP. Ibu Hj. Nurmalina 0811-777255 / 0811 770199 


PC Fatayat NU Kab. Kep. Riau 


d/a. Ibu hj. Susilawati. S, Sos 

Jl. Lengkuas RT. 2 RW. 3 NO. 206 
Kijang — Tanjung Pinang 

Telp. 077 — 462750 


PC Fatayat NU kab. Karimun 


d/a. Ibu Khatijah 

Perum Mutiara Karimun Blok. L / 27 
Sei Raya Meral — Karimun 

Telp. 0777 — 361209 


PC Fatayat NU kab. Lingga 


d/a. Ibu Darlina 
Kampung Kuet / Duara 
Kec. Lingga utara - lingga 


PC Fatayat NU Batam 


d/a. Ibu Maryamah, S.Ag ( HP. 0815 36078709 ) 
Bengkong Permai Blok B No. 15 Rt. 02 Rw. II 
Batam 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


XXXI. 


XXXII. 


PC Fatayat NU Kota Tanjung Pinang 
d/a. Ibu Nurhayati 

JI. Kijang Lama No. 28 Rt. 02 / Rw. 03 
Kel. Melayu — Kota Piring 

Tanjung Pinang 


PC Fatayat NU Kabupaten Natuna 


JI. BM YASIN No. 2 Batu Hitam Ranai 
NATUNA 


XXXII. WILAYAH ISTIMEWA SAUDI/MESIR 


Pimpinan Cabang Fatayat NU 
Istimewa Republik Arab Mesir 

16 Masyru' — Al-Suweesry A / 40 
Bawwabah III Nasr Cairo — Egypt 


Pimpinan Cabang Istimewa 
Fatayat NU Republik Arab Mesir 
16 / 02 Sweesry A Nasr City 
Cairo — Egypt 11528 


WILAYAH ISTIMEWA MALAYSIA 


Pimpinan Cabang Istimewa 


Fatayat NU Malaysia 

D/a. - Alinul Muniroh, S.Pd.I 

No. 33 Jl. 3 / 38 B Taman Segambut SPPK 51200 
Kuala Lumpur ( Telp. 03.61583726 ) 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


173 


Lampiran 45 


Mekanisme Pengajuan SK Pimpinan Fatayat NU 


Mengirimkan surat pengajuan permohonan SK dengan dilampiri: 


je 


J 
a 


ika Pimpinan Wilayah yang mengajukan: 
. Surat Rekomendasi dari PW NU setempat 


b. Berita acara pelaksanaan Konferwil 


Cc 


. Berita acara rapat tim formatur 


2. Jika Pimpinan Cabang yang mengajukan : 


174 


a 


b 
c 
d 


. Surat rekomendasi dari PC NU setempat 

. Surat Rekomendasi dari PW Fatayat NU setempat 
. Berita acara pelaksanaan Konfercab 

. Berita acara rapat tim formatur 


Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA) 


HYMNE 
FATAYAT NU 


Kami pemudi sholehah 
Berakhlakul karimah 
Berilmu amaliah 
Serta beramal ilmiah 


Di bawah cahaya kebesaran 
Panji Nahdhatul Ulama 
Berjuang untuk agama 

Berbakti tuk nusa bangsa 


Diilhami semangat ikhlas 
Tekun sabar hargai sesama 
Nilai ahlussunnah wal jamaah 


Dalam pikir dan langkahnya 


Maju gapai Ridho Ilahi 
Fatayat Nahdhatul Ulama 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 2022 - 2027 


175 


Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926. 


PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
2022-2027 


JL. KRAMAT LONTAR NO. I-60 
RT/RW 007/07 JAKARTA 10450 
Telp : 021-31908732/Fax : 021-31927267 
Email : ppfotoyotnu@'yohoo.co.id, infofatayat.or.id 
Website : www.fatayat.or.id 


